Editor: 
Dr. H. Mahmud, S.Ag. M.M., M.Pd. C.Ed. 


Penerbit 
YAYASAN DARUL FALAH 
Mojokerto - Indonesia 


» 
banya 


KARAKTER 
KEPRIBADIAN 
MUSLIM 


11 


Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed. 
Hj. Fauziah Rusmala Dewi, S.Ag., S.Pd. 
Mukhlisin, S.Ag. 


Karakter 
Kepribadian Muslim 


Editor: 
Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed. 


Penerbit 
YAYASAN DARUL FALAH 


Mojokerto Indonesia 


MAHMUD, dkk. 

Karakter Kepribadian Muslim /Mahmud , dkk. 
- Cet. 1 — Mojokerto: Yayasan Darul Falah, Oktober 2023 
xii — hlm, 15 x 21 cm 


ISBN : 978-623-88749-1-0 


KARAKTER KEPRIBADIAN MUSLIM 
Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed. 
Hj. Fauziah Rusmala Dewi, S.Ag., S.Pd. 
Mukhlisin, S.Ag. 


Editor: 
Dr. H. Mahmud, S.Ag., M.M., M.Pd., C.Ed. 


Cetakan Pertama: Oktober 2023 


Hak cipta @ 2023, pada penulis 
Perancang sampul dan lay out: Tony 's Comp. Group 


Hak cipta dilindungi Undang-Undang 
ALL RIGHTS RESERVED 


Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh 

isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara 

mekanis maupun elektronis, termasuk foto kopi, rekaman dan lain- 
lain tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit 


Diterbitkan Oleh : 
YAYASAN DARUL FALAH 
Jl. Hasanuddin 54 Mojosari 61382 Mojokerto Jawa Timur 
Indonesia 


PRAKATA 


Bismillahirrahmanirrahim 


Alhamdulillahirabbil "Alamin, Puji syukur kami panjatkan 
ke hadirat Allah SWT. yang telah memberi rahmat, taufig dan 
hidayah-Nya sehingga kami dapat menyajikan buku Karakter 
Kepribadian Muslim ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan 
kepada Rasul-Nya Muhammad SAW. yang telah menunjuki jalan 
ilmu dan kebenaran. 


Buku ini, berjudul "Karakter Kepribadian Muslim," adalah 
sebuah upaya untuk menggali dan memahami esensi karakter 
yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu yang menjalani 
hidup berlandaskan ajaran Islam. Kepribadian muslim yang kuat 
dan baik adalah hasil dari pembentukan akhlak yang baik pula. 
Dalam Islam, akhlak mulia adalah unsur penting dalam mencapai 
keseimbangan hidup dunia dan akhirat. 


Dalam buku ini, kami mengajak para pembaca untuk 
merenungi dan menelusuri nilai-nilai yang terkandung dalam 
ajaran Islam yang membentuk karakter yang mulia. Kami 
berupaya menggambarkan betapa pentingnya menjunjung tinggi 
nilai-nilai seperti tagwa, ketulusan, kesabaran, kedermawanan, 
ketekunan dalam ibadah, kejujuran, toleransi, dan kemurahan 
hati dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kisah dan petuah para 
ulama, serta rujukan kepada ayat-ayat suci Al-Our'an dan hadis- 
hadis Nabi, kami berharap pembaca dapat merenungkan dan 
menerapkan ajaran-ajaran ini dalam keseharian. 


Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. 
Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada guru- 


guru, keluarga, teman, dan semua kolega yang telah memberikan 
dukungan dan inspirasi dalam perjalanan penyusunan buku ini. 


Akhir kata, semoga buku "Karakter Kepribadian Muslim" 
ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi para pembaca 
dalam membentuk kepribadian yang kuat, mulia, dan 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. Selamat membaca dan 
semoga kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya. 
Kepada-Mu kami mengabdi dan kepada-Mu pula kami memohon 
pertolongan. Amin ya rabbal Alamin 


Ngoro, Agustus 2023 
Muharam 1445 


Mahmud, dkk 


vi 


DAFTAR ISI 


JUDUL: sieninsniitas AK absankeanskahkann keenakan i 
PRAKAFA Geet an na ana ang adih v 
DAFTARIISI Hina nan nebak matemahakanananna vi 
BAB 1 TAOWA 
A. Pengertian TaAGWA wexcocooocoooo oom 2 
B. Konsep Tagwa dalam ISIAM w.ooo.ocoooooooooWoo.WoWooo 3 
C. Pentingnya Tagwa dalam ISIAM.....ooo.oooooooooo.coomo 7 
D. Dimensi Tagwa dalam Kehidupan Sehari-hari............... 10 
E. Manfaat Tagwa dalam Kehidupan ...oooo.ocooocooooooooo 16 
F. Metode Meningkatkan TAGWA m.oo”cooocoooWoooomo 18 
BAB 2 KETULUSAN 
A. Pengertian KetuluSAN..o..oooooooooooooooooooooomomo 21 
B. Konsep Ketulusan dalam Agama Islam “eeo.oooooooo 26 
C. Perbedaan antara Ketulusan dan Kemunafikan............. 28 
D. Hubungan Ketulusan dengan Kehidupan Beragama 
dan Os AN Dana nena aa an ban ban ntu 30 
E. Manfaat dan Nilai KetuluSan......ooooooooooo.momo mo 32 
F. Tanda-tanda dan Ciri-ciri Orang Yang Tulus w..oooooo.. 34 
G. Tantangan dalam menjaga KetuluUSan.....ooo.ooooocooo 35 
H. Cara-cara Mengembangkan Ketulusan dalam Diri ....... 37 
I. Menerapkan KetulUSAN ..o.ooooocoooo.oooooooo.ooooWo.Woo 39 
BAB 3 KESABARAN 
A. Pengertian Kesabaran “mo..ooocoooooocoooooooo oo 48 
B. Manfaat dan Nilai Kesabaran ....oooocoooocoo oo 52 
C. Tanda-tanda dan Ciri-ciri Orang Yang Sabar ....ooo....... 54 
D. Tantangan-tantangan dalam Mempraktikkan 
KeSabaKAN Lisensi nnaa amin ag mina naagin 56 


vii 


E. Mengembangkan Kesabaran dalam Difi m.o.ooooooooomooo 58 
F. Menerapkan Kesabaran dalam Hubungan Pribadi 
dan Keluarga. unnes 60 
G. Menerapkan Kesabaran dalam Pekerjaan dan 
Kafe eomma makaaaan naa angan 62 
H. Kontribusi Kesabaran dalam Mewujudkan Tujuan 
OA NM PAN see AN NE EN EBRN n 64 
BAB 4 KETEKUNAN DALAM IBADAH 
A. Pengertian Ketekunan dalam Ibadah .....oo.ocooocoooo 67 
B. Makna Kedalaman dalam Ibadah ....ooo..ooooooooo.oo. 71 
C. Ketekunan dalam Ibadah dalam Ajaran Islam ........... 73 
D. Strategi meningkatkan Ketekunan dalam Ibadah......... 75 
E. Tantangan-tantangan dalam Menjaga Ketekunan 
F. sdalam: Ibadah berisi onaannnaan 77 
G. Strategi Mengatasi Hambatan agar Tetap Tekun 
H3: dalam: Ibadah morena reni bata mm enanmaamanuatasnjanagan 78 
I. G. Ketekunan dalam Ibadah dalam Kehidupan 
J. Moderen mereremerarenne nenen 80 
BAB 5 TAWAKKAL 
A. Pengertian Tawakkal “.o..ooooccoocoooooooooocoooooooo. momo 84 
B. Tawakkal Penyempurna IkhtiaT ...oo.ooooocooo.coooooo.ooo 88 
C. Tawakkal dalam Perspektif Ajaran Agama Islam.......... 92 
D. Tawakkal Sebagai Sifat Religius dalam Kepercayaan.. 94 
E. Signifikansi Tawakkal dalam Kehidupan ....ooo.ooooooooo. 96 
F. Aspek-aspek Tawakkal dalam Ajaran Islam ....ooo.co.... 98 
G. Meningkatkan Sikap Tawakkal dalam Hidup mo... 100 
H. Tantangan dalam Menerapkan TaWakkal.....o.ooooo.. 102 
I. Tawakkal dalam Kehidupan MOdern w..oo.ccoococo.oooo 104 
BAB 6 KEJUJURAN 
A. Pengertian KejujUTaN.....oo.occooo. moon 108 
B. Kejujuran dalam Ajaran Agama ISIAM w..ooo.ooooocoooo. 113 
C. Manfaat dan Nilai KejujuraN.......oooooocoooo.coooooooWo.Womo 115 


viii 


D. Nilai-nilai Moral dan Etika di Balik Kejujuran................ 119 
E. Bentuk-bentuk Kejujuran dalam Kehidupan 

Sehari-hari keeenin aka naas anakan 120 
F. Tantangan dalam Menerapkan Kejujuran ...oo.coo.oo 123 
G. Strategi Menghadapi Tantangan Untuk Tetap Jujur... 125 
H. Mendorong Kejujuran dalam Masyarakat ..oo..roooooo.. 127 
I. Kejujuran dalam Konteks Digital dan Teknologi........... 129 

BAB 7 KEDERMAWANAN 

A. Pengertian KederMaAWAaNAN .o.oooocooo.ooooooooooo.mo 134 
B. Ajaran dan Nilai Kedermawanan dalam Islam............... 138 
C. Filosofi dan makna Kedermawanan dalam Berbagai 

Budaya en SE an EA 140 
D. Manfaat dan Nilai Kedermawanan oo 142 
E. Bentuk-bentuk Kedermawanan ...oo.ccooo.mom 144 
F. Ajaran Mendorong Kedermawanan dalam 

Kehidupan asesmen 146 
G. Tantangan dalam Mempraktikkan Kedermawanan..... 148 
H. Mendorong Kedermawanan dalam Masyarakat............ 150 

BAB 8 KESEDERHANAAN 

A. Pengertian Kesederhanaan......oooocooo.oooooooooooo oo 154 
B. Ajaran dan Nilai Kesederhanaan dalam Ajaran 

ISIAN pain me En nunung an ana 159 
C. Keteladanan Rasulullah SAW tentang Sikap 

Sederhana knbaknas Babakan 162 
D. Indikator Sikap Sedethana...o..ooo.occo.ccooo.oooo.ooooomo 167 
E. Filosofi Kesederhanaan dalam Berbagai Budaya.......... 171 
F. Manfaat dan Nilai Kesederhanaan....ero.coo.rooooo 173 
G. Mengembangkan Pola Pikir dan Perilaku Sederhana. 175 
H. Kesederhanaan dalam Gaya Hidup w..ooooooooooooooo 177 
I. Tantangan dalam Mengadopsi Kesederhanaan............. 180 
J. Kesederhanaan sebagai Jalan Menuju Keseimbangan 182 


ix 


BAB 9 KEMURAHAN HATI 


A. Pengertian Kemurahan Hati ....ooooooocoooocooocoomoooom 186 
B. Kemurahan Hati dalam Ajaran Agama Islam m....o.. 191 
C. Nilai Kmeurahan Hati dalam Berbagai Budaya.............. 193 
D. Budaya Indonesia dalam Kemurahan hati.........ooooo. 194 
E. Manfaat dan Nilai Kemurahan Hati...ooo.coooroooooo 196 
F. Bentuk-bentuk Kemurahan Hati ..oooo.ooooo.cooomoo 198 
G. Menciptakan Budaya Kemurahan Hati..o...oocooooooooo 200 
H. Tantangan dalam Menjaga Kemurahan Hati ......o...oo... 202 
Il. Strategi Menghadapi Tantangan agar Tetap 

Kemurahan Hati Ker ssaniontenpa tin emsnng klem astnkansin anda 204 

Kemurahan Hati dalam Konteks Global.....oo.coooo.o.m. 206 
K. Peran Kemurahan Hati dalam Mengatasi Isu Sosial 

GO Dal nenen nina aan Ba Mangan 208 


BAB 10 TOLERANSI 


A. Pengertian TOLETANSI....oooo.ocooooooooooo.ooW oo. 212 
B. Karakteristik Perilaku TOlETENSi...o..ocooocoooooooo 216 
C. Toleransi dalam Ajaran Agama ISIAM ...oooooooooooo. 220 
D. Toleransi sebagai Prinsip dalam Hubungan 
Antarindividu dan Antarbudaya..o.ooooocooo.ooooo.coooomo 224 
E. Manfaat dan Nilai TOlEraNSi.....ooooooooooomoooomom 226 
F. Bentuk-bentuk TOLEFANSI ....oooooocoooo.ooooo.mooommm 227 
G. Mendorong Toleransi dalam Masyarakat ..o..ooo.oo..oo. 229 
H. Tantangan dalam Praktik TOLETANSI ..oo.cooocooooWoo. 231 
Il. Toleransi dalam Konteks GloObal...ooo..rcooocooooooo 233 
DAFTAR PUSTAKA senen 235 
TENTANG PENULIS coco eneneaanaan 238 


Karakter Kepribadian Muslim 


Ketika membahas mengenai konsep tagwa, kita dibawa 
pada landasan spiritual yang mendalam dalam agama Islam yang 
mengajarkan kepatuhan, ketundukan, dan kesadaran terhadap 
Allah SWT. Tagwa, sebuah istilah yang sering ditemui dalam 
literatur keagamaan, mengacu pada sikap batiniah dan perilaku 
yang tercermin dalam hubungan manusia dengan penciptanya. 
Konsep ini melampaui sekadar ritual dan tuntutan formal agama, 
melainkan mencakup dimensi personal yang mendasar dalam 
menghadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. 


Pada hakikatnya, tagwa berakar dari bahasa Arab yang 
berarti "kewaspadaan," "kehati-hatian," atau "ketakutan yang 
sehat." Ini mencerminkan panggilan untuk senantiasa mengenang 
dan menghormati Allah, serta hidup dalam keadaan waspada 
terhadap perbuatan yang mungkin dapat mengantarkan pada 
perbuatan dosa atau keingkaran. Tagwa melibatkan aspek 
kejiwaan, moral, etika, dan perilaku, menjadikannya konsep yang 
holistik dalam menjalani kehidupan. 


Dalam pandangan akhirat, tagwa juga memiliki makna 
mendalam. Ia dihubungkan dengan keberlanjutan kehidupan 
setelah kematian, di mana individu yang hidup dalam tagwa 
dijanjikan pahala dan pengampunan oleh Allah SWT. Oleh karena 


1 


Karakter Kepribadian Muslim 


itu, pemahaman akan tagwa tidak hanya memberikan arah dalam 
kehidupan ini, tetapi juga memiliki implikasi jangka panjang 
dalam persiapan menghadapi akhirat. Tagwa bukanlah sekadar 
konsep teoritis, melainkan panggilan untuk menghidupkan nilai- 
nilai spiritual dalam tindakan nyata. Dengan demikian, kita 
diundang untuk merenungkan bagaimana tagwa dapat 
membimbing kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan 
penuh kesadaran akan kehadiran Ilahi dalam setiap langkah yang 
diambil 


A. Pengertian Tagwa 


Tagwa adalah konsep yang berasal dari bahasa Arab yang 
memiliki makna kompleks dan mendalam dalam konteks 
keagamaan. Istilah ini seringkali dijumpai dalam literatur agama, 
terutama dalam Islam, tetapi juga memiliki arti yang serupa 
dalam agama-agama lain. Pengertian tagwa melibatkan aspek 
spiritual, moral, etika, dan perilaku, serta mengarah pada 
kesadaran terhadap Tuhan dan pengendalian diri yang tinggi. 


Secara umum, tagwa dapat diartikan sebagai: 


1. Ketakutan yang Sehat atau Waspada: Di dalam tagwa, 
terdapat elemen "ketakutan yang sehat" atau "kehati- 
hatian" terhadap perbuatan dosa atau pelanggaran 
terhadap ajaran agama. Tagwa mendorong individu untuk 
menghindari perilaku yang merugikan baik dalam 
pandangan agama maupun etika. 

2. Kesadaran dan Penghormatan Terhadap Tuhan: Tagwa 
mengandung dimensi kesadaran dan penghormatan 
terhadap Tuhan sebagai pencipta dan pengatur segala 
sesuatu. Ini mencakup mengenali kuasa-Nya, mengingat- 
Nya dalam setiap situasi, dan menjalani hidup dengan 
penuh kepatuhan kepada-Nya. 


2 


Karakter Kepribadian Muslim 


3. Pengendalian Diri dan Penahanan Nafsu: Tagwa juga 
mengajarkan pengendalian diri dan penahanan nafsu. Ini 
berarti mampu menahan diri dari tindakan yang 
bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral, bahkan 
jika dorongan nafsu atau keinginan duniawi kuat. 

4. Melaksanakan Perintah dan Menjauhi Larangan: Konsep 
tagwa mendorong individu untuk melaksanakan perintah 
Tuhan (amal shaleh) dan menjauhi larangan-Nya (maksiat). 
Ini mencakup seluruh aspek kehidupan, dari ritual 
keagamaan hingga etika dalam berinteraksi dengan sesama 
makhluk. 

5. Ketulusan Hati dan Kesucian Niat: Tagwa juga berhubungan 
dengan kebersihan hati dan niat yang tulus dalam menjalani 
kehidupan. Tindakan yang dilakukan bukan hanya untuk 
tujuan pencitraan atau pujian manusia, melainkan untuk 
meraih keridhaan Tuhan. 

6. Bertumbuh dalam Kualitas Kehidupan: Menghidupkan 
tagwa juga berdampak positif pada kualitas kehidupan 
secara keseluruhan. Individu yang hidup dalam tagwa 
cenderung lebih bermakna, penuh kebahagiaan, dan 
harmonis dalam hubungan dengan sesama manusia dan 
lingkungan. 


Penting untuk diingat bahwa tagwa bukanlah sekadar 
penampilan luar atau perbuatan formal semata, melainkan 
konsep yang mendorong perubahan dalam kedalaman batin dan 
perilaku sehari-hari. Ini mencakup hubungan pribadi antara 
individu dan Tuhan, serta pengaruhnya dalam membentuk 
karakter yang lebih baik. 


B. Konsep Tagwa dalam Islam 


Tagwa adalah konsep yang sangat penting dalam agama 
Islam. Konsep ini memiliki arti yang mendalam dan luas, 


Karakter Kepribadian Muslim 


mencakup aspek spiritual, moral, etika, dan perilaku dalam 
hubungan manusia dengan Allah SWT. Tagwa menjadi landasan 
bagi individu Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan 
meraih keberkahan serta keberuntungan di dunia dan akhirat. 


Dalam konteks agama Islam, tagwa dapat diartikan sebagai: 


1. Ketakutan yang Sehat dan Waspada Terhadap Allah: Tagwa 
mencakup "ketakutan yang sehat" atau "kehati-hatian" 
terhadap melakukan perbuatan dosa atau mendekati 
larangan agama. Ini bukanlah ketakutan dalam arti takut 
fisik, melainkan kesadaran akan akibat perbuatan dan 
konsekuensi di hadapan Allah. 

2. Kesadaran dan Penghormatan Terhadap Allah: Tagwa 
melibatkan kesadaran mendalam tentang kehadiran Allah 
dalam setiap aspek kehidupan. Individu yang hidup dalam 
tagwa menghormati dan mengakui kuasa serta otoritas 
Allah dalam segala hal. 

3. Pengendalian Diri dan Kepatuhan: Konsep tagwa 
mendorong individu untuk mengendalikan nafsu dan hawa 
nafsunya. Ini mencakup pengendalian diri dari perbuatan 
maksiat dan menahan diri untuk tidak melanggar ajaran 
agama. 

4. Pelaksanaan Perintah Allah dan Menjauhi Larangan-Nya: 
Tagwa juga berarti melaksanakan perintah Allah (amal 
shaleh) dan menjauhi larangan-Nya (maksiat). Ini 
mencakup ibadah ritual, seperti shalat, puasa, dan zakat, 
serta menjauhi tindakan-tindakan yang diharamkan. 

5. Ketulusan Hati dan Kesucian Niat: Tagwa mengajarkan 
pentingnya memiliki niat yang tulus dan murni dalam 
setiap tindakan yang dilakukan. Tidak hanya melakukan 
ibadah untuk pujian manusia, tetapi untuk meraih 
keridhaan Allah semata. 

6. Kesadaran tentang Hari Kiamat: Tagwa juga mencakup 
kesadaran akan akhirat dan pertanggungjawaban di 


4 


Karakter Kepribadian Muslim 


hadapan Allah pada Hari Kiamat. Orang yang hidup dalam 
tagwa berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi 
pertanggungjawaban atas tindakannya di akhirat. 

7. Pengaruh Positif dalam Kehidupan: Tagwa bukan hanya 
tentang hubungan dengan Allah, tetapi juga tentang 
pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari. Individu 
yang hidup dalam tagwa cenderung memiliki akhlak yang 
baik, hubungan sosial yang harmonis, dan sikap rendah 
hati. 


Tagwa, dalam Islam, dianggap sebagai salah satu tujuan 
hidup manusia. Ia mencerminkan hubungan yang erat antara 
manusia dan Tuhan serta mengajarkan pentingnya menjalani 
hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Dalam Al- 
Ouran, istilah tagwa sering disebutkan untuk memberikan 
pedoman dan inspirasi bagi umat Muslim agar hidup sesuai 
dengan ajaran agama dan mencari keridhaan Allah SWT. 


Tagwa adalah konsep yang sering disebutkan dalam Al- 
Ouran sebagai panduan bagi umat Muslim dalam menjalani 
kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Berikut adalah 
beberapa dalil Al-Guran yang membicarakan tentang tagwa: 


Surah Al-Bagarah, Ayat 197: 


33 Ng in BN 3 GP as Manga Al Adi 
S6 153953 Ea 5 G3 Ta Tia Y3 


(Musim) haji adalah Pe naerank bulan yang dimaklumi, 
Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 
mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik 
dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. 


5 


Karakter Kepribadian Muslim 


dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah 
mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik 
bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang- 
orang yang berakal. (OS. Al-Bagarah: 197) 


Surah Ali Imran, Ayat 102: 


Di Ooalad el) Gp S3 ss G3 Aa Ulat Gaal G5 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya: dan janganlah sekali-kali 


kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (OS. 
Ali Imran: 102) 


Surah Al-Hujurat, Ayat 13: 


Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. Al-Hujurat: 13) 


Surah Al-A'raf, Ayat 96: 


JAS 3 emo esa Inai Lotte Coal darat 


ai PN AN ee si 
(Do IL Lag ra gp SU NI 


Karakter Kepribadian Muslim 


Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka 
berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 
(ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya. (OS. Al-A'raf: 96) 


Surah Al-Hashr, Ayat 18-19: 


9 30 
2 


IX 
AG MI LABA Tes Ha BIA Ula Tual CG 


Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah 
diperbuatnya untuk hari esok (akhirat): dan bertakwalah 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang- 
orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka 
lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang 
yang fasik. (OS. Al-Hasyr: 18-19) 


Dalil-dalil ini menyoroti pentingnya tagwa dalam 
kehidupan sehari-hari, hubungan dengan Allah, serta pengaruh 
positif yang dimilikinya dalam membentuk karakter dan perilaku 
yang baik. Setiap ayat tersebut mengajak umat Muslim untuk 
menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan Allah dan 
menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran-Nya. 


C. Pentingnya Tagwa dalam Islam 


Pentingnya tagwa dalam Islam sangat besar, karena konsep 
ini menjadi landasan utama dalam membentuk karakter dan 


Karakter Kepribadian Muslim 


perilaku seorang Muslim. Tagwa bukan hanya sekadar aspek 
teoritis dalam agama, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam 
kehidupan sehari-hari serta hubungan individu dengan Tuhan 
dan sesama manusia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa 
tagwa memiliki peran sentral dalam Islam: 


1: 


Ketundukan kepada Allah: Tagwa mengajarkan pentingnya 
tunduk dan patuh kepada perintah Allah serta menjauhi 
larangan-Nya. Ini menggarisbawahi hubungan tunduk dan 
patuh seorang hamba kepada Tuhan yang Maha Kuasa. 
Membentuk — Akhlak Mulia: Tagwa mendorong 
pengembangan akhlak yang mulia, seperti rendah hati, 
kejujuran, kedermawanan, kesabaran, dan pengampunan. 
Ini membentuk karakter seorang Muslim yang menjadi 
teladan bagi dirinya sendiri dan orang lain. 

Pembentukan Kesadaran Moral: Tagwa melatih individu 
untuk memiliki kesadaran moral yang tinggi dalam setiap 
tindakan yang diambil. Hal ini membantu mencegah 
perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 
Pencegahan Terhadap Maksiat: Tagwa membantu 
mencegah individu dari perbuatan dosa dan maksiat. 
Kesadaran akan akibat dosa di hadapan Allah memotivasi 
seseorang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. 
Pengendalian Diri: Konsep  tagwa mengajarkan 
pengendalian diri dan nafsu. Ini membantu menghindari 
perilaku impulsif atau tindakan yang tidak bijaksana. 
Mengoptimalkan Potensi: Tagwa memotivasi individu 
untuk bekerja keras, memberikan yang terbaik, dan 
menjalani hidup dengan integritas, karena semua tindakan 
dianggap sebagai ibadah kepada Allah. 

Keberkahan dan Perlindungan: Tagwa dihubungkan dengan 
keberkahan dalam hidup. Allah dijanjikan memberikan rizki 
dan perlindungan bagi mereka yang hidup dalam tagwa. 
Persiapan untuk Akhirat: Tagwa membimbing individu 
untuk hidup dengan akhirat sebagai fokus, mengingat 


Karakter Kepribadian Muslim 


bahwa akhirat adalah tujuan utama dan 
pertanggungjawaban di hadapan Allah. 

9. Pemberian Nilai Lebih: Dalam pandangan Islam, orang yang 
memiliki tagwa dianggap lebih mulia di mata Allah. Ini 
bukan berdasarkan status sosial atau kekayaan, tetapi 
berdasarkan akhlak dan kualitas spiritual. 

10. Pengembangan Masyarakat yang Bermoral: Jika seluruh 
masyarakat hidup dalam tagwa, maka akan terbentuk 
masyarakat yang lebih adil, aman, dan bermoral, karena 
semua individu akan mematuhi nilai-nilai agama dan etika. 


Pentingnya tagwa dalam Islam tidak hanya memengaruhi 
hubungan individu dengan Allah, tetapi juga memiliki dampak 
yang luas dalam membentuk tatanan sosial yang lebih baik. 
Tagwa memotivasi umat Muslim untuk hidup dengan penuh 
kesadaran, tanggung jawab, dan kasih sayang terhadap sesama 
manusia, menciptakan harmoni dalam hubungan antara manusia, 
alam, dan Sang Pencipta. 


Takwa memang ukuran yang paling utama dalam hidup. 
Setinggi apapun pangkat seseorang, semulia apapun derajat 
seseorang dalam masyarakat, tetapi kalau ia tidak menjaga 
hukum-hukum Allah SWT, tidak meninggalkan perkara yang 
dilarang oleh Allah SWT, dan tidak menjalankan hal-hal yang 
diperintah Allah SWT. maka orang tersebut tidak layak dikatakan 
sebagai orang yang bertakwa kepada Allah SWT. 


Standar kemuliaan di sisi Allah SWT. adalah ketakwaan. 
Semakin tinggi tingkat takwa seseorang maka semakin mulia pula 
dirinya di hadapan Allah SWT. Merupakan hal yang disepakati 
dalam syariat bahwa yang membedakan antara seseorang dengan 
yang lainnya adalah ketakwaan, 


Karakter Kepribadian Muslim 


NA Lal Mae AG 
“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Kami (Allah) 
menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan 
berbangsa-bangsa agar kalian saling — mengenali. 
Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang 
paling takwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui dan Maha Teliti.” (OS. Al-Hujurat/49: 13) 


Lg 


Dalam ayat lain Allah SWT. juga berfirman: 


... GAaEa a12 0g20 Aga € 

Dab sb IR SI GE SI 
dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As 
Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa 
yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah 
serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala 
sesuatu. (OS. Al-Bagarah: 231) 


D. Dimensi Tagwa dalam Kehidupan Sehari- 
hari 


1. Dimensi Tagwa dalam Ibadah 
Dimensi tagwa dalam ibadah merujuk pada bagaimana 
konsep tagwa mempengaruhi cara seorang Muslim menjalankan 


ibadah-ibadah ritual dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan 


10 


Karakter Kepribadian Muslim 


aspek-aspek seperti niat, khusyu' (konsentrasi dan penghambaan 
yang mendalam), integritas, dan kesadaran dalam menjalani 
setiap langkah ibadah. Berikut adalah contoh bagaimana dimensi 
tagwa memengaruhi berbagai ibadah dalam kehidupan sehari- 
hari: 


a. Shalat: Dalam shalat, dimensi tagwa tercermin dalam niat 
yang tulus untuk beribadah kepada Allah semata, bukan 
untuk pencitraan atau pujian manusia. Khusyu' dalam 
shalat adalah ungkapan dari tagwa, di mana individu 
berusaha menjalani shalat dengan fokus dan khidmat, 
menghilangkan gangguan dan pikiran dunia. 

b. Puasa: Selama bulan Ramadan atau puasa sunnah lainnya, 
tagwa mendorong individu untuk mengendalikan nafsu dan 
tindakan yang tidak senonoh. Ini juga mencakup 
pengawasan terhadap ucapan dan perbuatan agar tetap 
bermanfaat dan tidak melanggar nilai-nilai agama. 

c. Zakat: Dimensi tagwa dalam zakat terlihat dari niat murni 
untuk memberikan sebagian harta kepada yang berhak, 
dengan tujuan menghapuskan sifat kikir dan keserakahan. 
Zakat dijalani sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan 
kesadaran akan kebutuhan orang lain. 

d. Haji: Saat menjalankan ibadah haji, tagwa tercermin dalam 
kesadaran akan betapa besar tanggung jawab beribadah 
kepada Allah. Selama ibadah haji, individu menghindari 
konflik dan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai 
agama. 

e. Dzikir dan Doa: Dalam setiap dzikir dan doa yang 
diucapkan, tagwa mengajarkan makna dari setiap kata yang 
diucapkan serta intensitas dalam hubungan dengan Allah. 
Dzikir dan doa dilakukan dengan pengertian dan kesadaran 
penuh, memperkuat hubungan spiritual. 

f. Membaca Al-Guran: Saat membaca Al-Guran, tagwa 
mendorong individu untuk memahami dan merenungkan 
makna dari ayat-ayat yang dibaca. Membaca Al-Ouran tidak 


11 


Karakter Kepribadian Muslim 


hanya sebagai ritual, tetapi sebagai sumber petunjuk dan 
inspirasi dalam menjalani hidup. 

g. Istighfar (Minta Maaf): Dimensi tagwa dalam istighfar 
adalah kesadaran akan dosa-dosa dan kesalahan, serta niat 
untuk memperbaiki diri. Ini mengajarkan pentingnya 
mengakui kesalahan dan berusaha untuk tidak 
mengulanginya. 

h. Ibadah Sunnah: Setiap ibadah sunnah yang dilakukan, 
seperti shalat sunnah, puasa sunnah, dan lainnya, 
mencerminkan tagwa dalam usaha tambahan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah. 


Dimensi tagwa dalam ibadah melibatkan kesadaran yang 
mendalam, ketulusan hati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai 
agama dalam setiap tindakan. Ini mengubah ibadah dari rutinitas 
menjadi bentuk komunikasi spiritual yang lebih bermakna antara 
hamba dan Tuhan. 


2. Dimensi Tagwa dalam Perilaku Sosial Sosial 


Dimensi tagwa dalam perilaku sosial dalam kehidupan 
sehari-hari mencakup bagaimana konsep tagwa memengaruhi 
interaksi dan hubungan individu dengan sesama manusia, 
lingkungan, dan masyarakat. Ini melibatkan sikap rendah hati, 
empati, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap 
kesejahteraan sosial. Berikut adalah contoh bagaimana dimensi 
tagwa memengaruhi perilaku sosial: 


a. Rendah Hati dan Kehormatan Terhadap Orang Lain: 
Dimensi tagwa dalam perilaku sosial mendorong individu 
untuk bersikap rendah hati, menghormati orang lain tanpa 
memandang status sosial atau ekonomi, dan menghindari 
sikap sombong atau merendahkan orang lain. 

b. Keadilan dan Kebaikan Terhadap Semua: Tagwa 
mengajarkan prinsip keadilan dan berbuat baik kepada 


12 


Karakter Kepribadian Muslim 


semua orang, termasuk kepada mereka yang berbeda 
agama, suku, atau latar belakang. Individu yang hidup 
dalam tagwa akan berusaha bersikap adil dan peduli 
terhadap hak-hak orang lain. 

Empati dan Kepedulian Sosial: Dimensi tagwa dalam 
perilaku sosial melibatkan kemampuan untuk merasakan 
dan memahami perasaan orang lain. Hal ini mendorong 
individu untuk membantu mereka yang membutuhkan, baik 
melalui tindakan nyata maupun dukungan moral. 

Kejujuran dan Integritas: Tagwa mendorong individu untuk 
menjaga kejujuran dan integritas dalam semua tindakan 
dan interaksi. Individu yang hidup dalam tagwa akan 
menghindari kebohongan, penipuan, dan perilaku curang. 
Pengampunan dan Kemaafan: Dimensi tagwa dalam 
perilaku sosial mengajarkan pentingnya pengampunan dan 
kemaafan terhadap orang lain. Ini menciptakan lingkungan 
sosial yang penuh dengan cinta dan harmoni. 

Menjaga Janji dan Amanah: Tagwa mengajarkan pentingnya 
menjaga janji, komitmen, dan amanah yang diberikan. Ini 
berlaku dalam segala aspek kehidupan, baik dalam 
pekerjaan, bisnis, maupun hubungan personal. 

Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan: Individu yang 
hidup dalam tagwa akan menjaga lingkungan dan alam 
sekitar dengan penuh tanggung jawab. Mereka akan 
menghindari perilaku yang merusak lingkungan dan 
berusaha untuk menjadi khalifah yang baik di bumi. 
Menghindari Ghibah dan Fitnah: Tagwa mengajarkan 
pentingnya menghindari ghibah (menggunjing) dan fitnah 
(persebaran fitnah). Ini menciptakan lingkungan yang lebih 
harmonis dan menjaga integritas sosial. 

Berkontribusi dalam Masyarakat: Individu yang hidup 
dalam tagwa akan aktif berkontribusi dalam masyarakat 
dengan membantu orang lain, terlibat dalam kegiatan 
sosial, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup 
bersama. 


13 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dimensi tagwa dalam perilaku sosial mendorong individu 
untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, 
menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral, 
etika, dan kepedulian. Perilaku sosial yang diarahkan oleh tagwa 
akan menghasilkan masyarakat yang lebih bermakna, harmonis, 
dan penuh dengan kedamaian. 


3. Dimensi Tagwa dalam Pengelolaan Harta 


Dimensi tagwa dalam pengelolaan harta dalam kehidupan 
sehari-hari melibatkan cara individu mengelola, menggunakan, 
dan membagikan harta dengan kesadaran terhadap nilai-nilai 
agama dan tanggung jawab sosial. Ini mencakup aspek seperti 
zakat, sedekah, pengeluaran yang bermanfaat, menghindari sifat 
kikir, dan mengutamakan kebutuhan orang lain. Berikut adalah 
beberapa contoh bagaimana dimensi tagwa memengaruhi 
pengelolaan harta: 


a. Zakat dan Sedekah: Tagwa mengajarkan pentingnya 
membayar zakat sebagai kewajiban dan memberikan 
sedekah secara sukarela sebagai bentuk pengabdian kepada 
Allah dan membantu mereka yang membutuhkan. 

b. Pengeluaran yang Bermanfaat: Tagwa mendorong individu 
untuk menggunakan harta secara bijaksana dan 
bermanfaat. Ini mencakup pengeluaran untuk kebutuhan 
dasar, pendidikan, kesehatan, dan juga untuk kegiatan yang 
berkontribusi pada kesejahteraan sosial. 

Cc. Menghindari Sifat Kikir dan Tamak: Dimensi tagwa dalam 
pengelolaan harta mengingatkan individu untuk menjauhi 
sifat kikir (serakah) dan tamak (kerakusan). Sebaliknya, 
individu diharapkan untuk berbagi dan memberi kepada 
orang lain dengan tulus. 

d. Tanggung Jawab Terhadap Keluarga: Tagwa memotivasi 
individu untuk menjaga tanggung jawab terhadap keluarga, 


14 


Karakter Kepribadian Muslim 


memenuhi kebutuhan mereka, dan memberikan 
perlindungan serta pendidikan yang layak. 

e. Tidak Merusak Harta Orang Lain: Dimensi tagwa dalam 
pengelolaan harta juga mencakup larangan merusak harta 
orang lain, seperti mencuri, menipu, atau merugikan dalam 
bisnis. 

f Bersikap Adil dalam Bisnis dan Transaksi: Tagwa 
mendorong individu untuk berlaku adil dalam bisnis dan 
transaksi, menghindari penipuan atau tindakan yang 
merugikan pihak lain. 

g. Pengelolaan Utang: Individu yang hidup dalam tagwa akan 
menjaga kewajiban mereka terhadap hutang dengan jujur 
dan tepat waktu. 

h. Berbagi Kebaikan: Dimensi tagwa dalam pengelolaan harta 
mengajarkan pentingnya berbagi kebaikan dengan orang 
lain, termasuk membantu mereka yang sedang kesulitan 
atau membutuhkan. 

i. Menghindari Hura-hura dan Pemborosan: Tagwa juga 
mengajarkan pentingnya menghindari gaya hidup mewah 
yang berlebihan dan pemborosan dalam pengeluaran. 

j. Penghargaan atas Nikmat Allah: Tagwa mengajarkan 
individu untuk bersyukur atas nikmat harta yang diberikan 
oleh Allah dan menggunakan harta tersebut dengan penuh 
tanggung jawab. 


Dimensi tagwa dalam pengelolaan harta mendorong 
individu untuk menjadi pemilik yang bertanggung jawab dan 
memberikan dampak positif bagi diri sendiri dan masyarakat. 
Pengelolaan harta yang diarahkan oleh tagwa membantu 
menciptakan kesetimbangan dalam pemberian dan penggunaan, 
serta membentuk masyarakat yang lebih peduli, adil, dan saling 
berbagi. 


15 


Karakter Kepribadian Muslim 


E. Manfaat Tagwa dalam Kehidupan 


Tagwa memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam 


kehidupan individu muslim, baik di dunia maupun di akhirat. 
Berikut adalah beberapa manfaat tagwa dalam kehidupan: 


1 


Kedekatan dengan Allah SWT: Tagwa membantu individu 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengintensifkan 
hubungan spiritual, dan merasakan kehadiran-Nya dalam 
setiap aspek kehidupan. 

Panduan Hidup: Tagwa adalah panduan bagi individu 
dalam mengambil keputusan dan menjalani kehidupan 
sehari-hari. Nilai-nilai tagwa memberikan arah yang jelas 
tentang apa yang benar dan salah. 

Ketenangan Batin: Individu yang hidup dalam tagwa 
cenderung memiliki rasa kedamaian batin dan ketenangan 
hati, karena mereka tahu bahwa Allah selalu melindungi 
dan mengawasi. 

Kesejahteraan Psikologis: Tagwa mengurangi rasa 
khawatir, kecemasan, dan stres berlebihan karena individu 
yakin bahwa Allah adalah pemelihara dan penyedia yang 
baik. 

Akhlak Mulia: Tagwa membentuk akhlak yang mulia, 
seperti rendah hati, kejujuran, dan pengampunan. Ini 
menciptakan pribadi yang lebih baik dan berdampak positif 
pada hubungan dengan orang lain. 

Meningkatkan Kualitas Hidup: Individu yang hidup dalam 
tagwa cenderung membuat keputusan yang bijak dan 
bertanggung jawab, mengarah pada peningkatan kualitas 
hidup secara keseluruhan. 

Kepedulian Sosial: Tagwa mendorong individu untuk 
membantu dan peduli terhadap kesejahteraan sesama 
manusia. Ini menciptakan masyarakat yang lebih adil dan 
berempati. 


16 


Karakter Kepribadian Muslim 


8. Keberkahan dan Perlindungan: Allah menjanjikan 
keberkahan dan perlindungan bagi mereka yang hidup 
dalam tagwa, yang dapat tercermin dalam kesehatan, 
kelancaran rezeki, dan perlindungan dari bencana. 

9. Pertolongan dan Petunjuk: Allah berjanji memberikan 
pertolongan dan petunjuk bagi mereka yang hidup dalam 
tagwa. Individu merasa didukung dalam menghadapi 
tantangan hidup. 

10. Kesuksesan Dunia dan Akhirat: Tagwa membantu individu 
mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Mereka 
berusaha untuk meraih tujuan-tujuan positif dengan niat 
yang tulus. 

11. Penerimaan Doa: Allah cenderung menerima doa orang 
yang hidup dalam tagwa dengan niat tulus dan hati yang 
bersih. 

12. Pertanggungjawaban di Akhirat: Tagwa membantu individu 
dalam menghadapi pertanggungjawaban di akhirat dengan 
keyakinan bahwa usaha mereka dalam menjalani 
kehidupan dengan baik akan dihitung dan dihargai oleh 
Allah. 

13. Kemuliaan di Mata Allah: Dalam pandangan Islam, orang 
yang memiliki tagwa dianggap mulia di mata Allah, tidak 
hanya berdasarkan status sosial atau materi, tetapi akhlak 
dan niatnya. 

14. Kedamaian dan Kelegaan Mental: Tagwa memberikan 
kedamaian pikiran dan kelegaan mental karena individu 
percaya bahwa Allah memegang kendali atas segala hal. 


Manfaat tagwa tidak hanya terbatas pada urusan spiritual, 
tetapi juga berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari dan 
hubungan sosial. Tagwa memandu individu untuk hidup dengan 
prinsip yang baik dan menciptakan lingkungan yang penuh 
dengan kedamaian dan kebahagiaan. 


193 


Karakter Kepribadian Muslim 


F. Metode Meningkatkan Tagwa 


Meningkatkan  tagwa adalah suatu usaha yang 


berkelanjutan dalam menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai 
agama dan spiritualitas. Berikut adalah beberapa metode yang 
dapat membantu individu dalam meningkatkan tagwa: 


1. 


Pendidikan Agama: Memperdalam pemahaman agama 
melalui pembacaan Al-Ouran, studi hadis, dan literatur 
keagamaan lainnya. Ini membantu individu memahami 
ajaran agama secara lebih mendalam dan 
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Shalat dan Ibadah Ritual: Melaksanakan ibadah ritual 
secara konsisten, termasuk shalat, puasa, dzikir, dan ibadah 
lainnya. Mengambil waktu untuk beribadah dengan khusyu' 
memperkuat hubungan dengan Allah. 

Pertumbuhan Diri: Mengembangkan karakter dan moral 
yang baik, seperti rendah hati, sabar, tawadhu' 
(merendahkan diri), dan etika dalam berinteraksi. 
Introspeksi dan Muhasabah: Melakukan introspeksi diri 
secara berkala, menilai perbuatan dan niat dengan jujur, 
serta memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. 

Membaca Literatur Spiritual: Membaca buku-buku dan 
artikel tentang spiritualitas, tagwa, dan kisah-kisah teladan 
dalam Islam. Ini memberikan wawasan yang lebih luas 
tentang konsep tagwa. 

Melibatkan Diri dalam Kegiatan Sosial: Terlibat dalam 
kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu orang 
miskin, membantu anak yatim, atau berkontribusi dalam 
kegiatan amal. 

Bersyukur dan Menghindari Keluhan: Bersyukur atas segala 
nikmat yang diberikan Allah, dan menghindari keluhan dan 
sikap tidak puas. 


18 


Karakter Kepribadian Muslim 


8. Menghindari Lingkungan Negatif: Menghindari lingkungan 
atau teman yang dapat membawa pengaruh negatif dalam 
perilaku dan keimanan. 

9. Membaca dan Memahami Al-Ouran: Membaca Al-9Guran 
secara rutin dan berusaha memahami maknanya. 
Mengambil pelajaran dan petunjuk dari ayat-ayat Al-Guran 
untuk diaplikasikan dalam hidup. 

10. Bersosialisasi dengan Orang Shalih: Bersosialisasi dengan 
orang-orang yang memiliki tagwa dan integritas tinggi, 
yang dapat memberikan inspirasi dan dukungan dalam 
meningkatkan keimanan. 

11. Menghadiri Kajian Keagamaan: Menghadiri kajian 
keagamaan atau pengajian yang dapat memperdalam 
pemahaman tentang agama dan memperkuat hubungan 
spiritual. 

12. Menghindari Dosa dan Maksiat: Berusaha menjauhi 
perilaku dosa dan maksiat yang bertentangan dengan 
ajaran agama. 

13. Berdoa dan Meminta Bantuan Allah: Berdoa kepada Allah 
untuk mendapatkan bantuan, petunjuk, dan kekuatan 
dalam meningkatkan tagwa. 

14. Berbuat Baik kepada Sesama Manusia: Berbuat baik, 
berlaku adil, dan membantu orang lain dalam kehidupan 
sehari-hari. 


Meningkatkan tagwa adalah perjalanan yang memerlukan 
usaha dan kesabaran. Setiap individu memiliki tantangan dan 
situasi yang berbeda, tetapi dengan tekad dan niat yang baik, 
meningkatkan tagwa dapat membantu seseorang mencapai 
kedekatan dengan Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik. 
Wallahu A'lam. 


3) 


Karakter Kepribadian Muslim 


20 


Karakter Kepribadian Muslim 


BAB 2 
3 


Ketulusan merupakan salah satu nilai mendasar dalam 
interaksi manusia, baik dalam hubungan personal, sosial, maupun 
profesional. Nilai ini telah lama diakui sebagai pilar penting dalam 
menjaga integritas, kejujuran, dan kualitas hubungan antara 
individu. Ketulusan melibatkan aspek kejujuran dalam kata dan 
tindakan, serta kemampuan untuk menunjukkan niat baik tanpa 
pamrih. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terkoneksi, 
nilai ketulusan memiliki peran yang semakin krusial dalam 
membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. 


Dengan memahami konsep dan nilai ketulusan, diharapkan 
pembaca akan mampu menjadikan nilai ini sebagai pedoman 
dalam interaksi sehari-hari, memperkaya hubungan dengan orang 
lain, dan membangun komunitas yang lebih harmonis dan 
berintegritas. 


A. Pengertian Ketulusan 
Ketulusan adalah suatu sikap atau keadaan dimana 
seseorang bertindak atau berbicara dengan niat yang jujur, tulus, 


dan tulus ikhlas tanpa adanya motif tersembunyi atau pamrih di 
belakang tindakan atau ucapan tersebut. Secara sederhana, 


21 


Karakter Kepribadian Muslim 


ketulusan mengacu pada kemampuan untuk berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan jujur, tanpa maksud untuk menipu, 
menyembunyikan fakta, atau mengambil keuntungan pribadi dari 
situasi tersebut. 


Di dalam ketulusan, terdapat komitmen untuk berbicara 
dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral, tanpa 
adanya niat untuk mengecoh, memanipulasi, atau merugikan 
pihak lain. Ketulusan melibatkan pengungkapan yang jujur dari 
pemikiran, perasaan, dan niat seseorang, bahkan jika hal tersebut 
mungkin sulit atau tidak menguntungkan dalam jangka pendek. 
Integritas, kejujuran, dan konsistensi adalah aspek yang erat 
kaitannya dengan ketulusan. 


Ketulusan juga melibatkan menghormati kepentingan dan 
hak orang lain, serta memberikan perhatian yang tulus dan 
tindakan yang mendukung tanpa mengharapkan imbalan. Sebagai 
contoh, ketika seseorang memberikan bantuan kepada orang lain 
dalam situasi sulit, tanpa memikirkan manfaat pribadi yang 
mungkin didapatkan dari tindakan tersebut, hal ini 
mencerminkan sikap ketulusan. 


Namun, penting untuk diingat bahwa ketulusan bukanlah 
tentang meniadakan kepentingan pribadi atau membiarkan diri 
dieksploitasi. Seseorang tetap bisa memperhatikan kepentingan 
pribadi dan melakukan tindakan yang menguntungkan diri 
sendiri, namun dalam konteks ketulusan, hal ini dilakukan secara 
transparan dan tidak merugikan orang lain. 


Dalam hubungan interpersonal, ketulusan membantu 
membangun kepercayaan yang kuat, mengurangi konflik yang 
mungkin timbul akibat ketidakjujuran, dan menciptakan 
lingkungan yang lebih harmonis dan bermakna. Dalam budaya 
organisasi, ketulusan dapat memperkuat nilai-nilai kejujuran, 
integritas, dan tanggung jawab. 


22 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dalam kesimpulannya, ketulusan adalah nilai moral dan 
sosial yang penting, memainkan peran krusial dalam membentuk 
hubungan yang kuat dan bermakna antara individu dan dalam 
masyarakat pada umumnya. 


Di bawah ini adalah beberapa ayat Al-Our'an yang 
mencerminkan konsep ketulusan: 


0.S. Al-Bagarah (2:177): 


Pe AC PA BLN ne Ne Kana 
SI SI LAI Erin! J3 0323 IG Ol JI Gad € 
JT aa IG Ih ra SI ah AL ae 


ob Je 013 OSun 3 CI al SIS Ke Us 
SP bae Lap HI H3 IRI AI, BII 33 
t. ra Ha B0 TGP T. — 32 - ad - Ao 
LA Ig al 03 sinai3 sll 3 syal, Tyas 
28, Pn 

SD oa III IX 
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat- 
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat: 
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan 
dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang 


23 


Karakter Kepribadian Muslim 


benar (imannya): dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa. (OS. Al-Bagarah: 177) 


O.S. gi (98:5): 
Badi Iyan JUL pal TI Gent AI ea VI Ie 


Ob ep 3 Psi) Ta 


Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat: dan yang 
demikian Itulah agama yang lurus. (OS. Al-Bayyinah: 5) 


2 
Na 
| 


0.S. An-Nisa' Gn 


LA 3 


MA 3 315 Pa Ga 


Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang 
yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang 
diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama 
Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi 
kesayanganNya. (OS. An-Nisa': 125) 


0.S. Al-Ma'un (107:1-7): 


Pad 


2 Gal Da TB Do Ab Ye AE, 


PN “0 “ ».g Gn 2 -».$ 
Daan LK call al 


Karakter Kepribadian Muslim 


P1 
an 0 Oa SNN Nor ta Mit . - 


Ogaong Di nila Aa wall (W osalk elo us 


Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah 
orang yang  menghardik anak yatim, dan tidak 
menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang- 
orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat 
riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (OS. 
Al-Maun: 1-7) 


0.S. Al-Isra' (17:29): 


£.. 30 


Kab 03 K3 BI 8 Laba Ip Ma JI OA 3 YEN 


dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 
lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 
karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. (OS. Al-Isra': 
29) 


0.S. Al-Kahfi (18:28): 


arah Ga WAR pet Kopi Ga & BL ha 


IX 
GS Gi BSI Any Aa 2 HS IS AS AI 


Tani EA Sh E$3 3 Aa Kasi 


dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang 
yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan 
mengharap keridhaan-Nya: dan janganlah kedua matamu 


Ta 


23 


Karakter Kepribadian Muslim 


berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan 
dunia ini: dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya 
telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti 
hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. 
(OS. Al-Kahfi: 28) 


Semua ayat ini menggarisbawahi pentingnya ketulusan 
dalam beribadah, berbuat kebajikan, dan bersikap tulus terhadap 
sesama manusia. 


B. Konsep Ketulusan dalam Agama Islam 


Dalam agama Islam, konsep ketulusan diartikan sebagai 
suatu sikap mental dan perilaku yang didasarkan pada niat tulus 
yang murni dan ikhlas semata-mata untuk memperoleh 
keridhaan Allah. Ketulusan dalam Islam melibatkan kesucian niat, 
pengabdian kepada Allah, dan pengejawantahan nilai-nilai etika 
dan moral dalam segala aspek kehidupan. 


Pentingnya Ketulusan dalam Islam: 


1. Niat Ikhlas (Oasd Sarih): Konsep niat ikhlas dalam Islam 
mengajarkan bahwa segala tindakan baik, baik berupa 
ibadah atau perbuatan sehari-hari, haruslah dilandaskan 
pada niat yang tulus dan semata-mata untuk memperoleh 
keridhaan Allah. Niat ikhlas berarti bahwa seseorang tidak 
mengharapkan pengakuan atau pujian dari manusia, 
melainkan hanya mengharapkan balasan dari Allah. 

2. Takwa: Ketulusan dalam Islam terkait erat dengan konsep 
takwa, yang mengacu pada kesadaran dan kewaspadaan 
dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Orang 
yang tulus akan lebih mungkin untuk mengembangkan 
takwa, karena tulusnya niatnya mendorongnya untuk 


26 


Karakter Kepribadian Muslim 


senantiasa berbuat baik dan menjauhi segala tindakan yang 
tidak berkenan di mata Allah. 

Amal Shalih: Konsep ketulusan juga terkait dengan 
pelaksanaan amal shalih (perbuatan baik) tanpa 
mengharapkan imbalan duniawi. Dalam Al-OGur'an, Allah 
menekankan pentingnya melakukan amal shalih dengan 
niat yang tulus dan hanya untukNya. 

Keridhaan Allah: Ketulusan dalam Islam membawa individu 
lebih dekat kepada keridhaan Allah. Dalam banyak ajaran 
Islam, dinyatakan bahwa Allah lebih mementingkan 
kualitas niat dan ketulusan hati seseorang daripada sekedar 
tindakan lahiriah. 

Menjaga Integritas: Ketulusan dalam Islam mendorong 
individu untuk menjaga integritas, jujuritas, dan kejujuran 
dalam segala hal. Ini berarti tidak hanya berlaku tulus 
dalam ibadah, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari seperti 
bisnis, hubungan sosial, dan komunikasi. 


Panduan Ketulusan dalam Islam: 


Niat yang Tulus: Setiap tindakan baik harus dimulai dengan 
niat yang tulus hanya untuk Allah. 

Berbuat Baik di Semua Aspek Kehidupan: Islam 
mengajarkan bahwa setiap tindakan baik, bahkan yang 
sekecil apapun, dapat dianggap sebagai ibadah jika 
dilakukan dengan niat yang tulus. 

Tidak Mengharapkan Balasan Duniawi: Ketulusan dalam 
Islam melibatkan melepaskan ekspektasi terhadap imbalan 
duniawi, seperti pujian, pengakuan, atau keuntungan 
materi. 

Menghindari Riya' (Pamer): Riya' adalah perilaku 
memperlihatkan ibadah kepada manusia dengan tujuan 
mendapatkan pujian atau pengakuan dari mereka. 
Ketulusan mengharuskan individu untuk menjauhi riya' dan 
hanya beribadah kepada Allah. 


21. 


Karakter Kepribadian Muslim 


5. Teguh dalam Ujian: Ketulusan dalam Islam mengharuskan 
individu tetap tulus dan bersabar dalam menghadapi ujian, 
kesulitan, dan cobaan hidup. 


Ketulusan dalam agama Islam memiliki peran penting 
dalam membentuk karakter yang kokoh dan hubungan yang 
harmonis dengan sesama manusia serta dengan Allah. Dengan 
menjalankan setiap tindakan dengan niat tulus, individu muslim 
diharapkan dapat mencapai kedekatan dengan Allah dan 
menggapai keridhaanNya. 


C. Perbedaan antara Ketulusan dan 
Kemunafikan 


Ketulusan dan kemunafikan adalah dua konsep yang 
bertolak belakang dalam banyak aspek, terutama dalam konteks 
nilai moral dan perilaku manusia. Berikut adalah perbedaan 
utama antara ketulusan dan kemunafikan: 


Ketulusan: 


1. Definisi: Ketulusan merujuk pada sikap atau niat tulus yang 
murni tanpa motif tersembunyi atau pamrih di belakang 
tindakan atau ucapan seseorang. Ketika seseorang tulus, dia 
bertindak dengan jujur dan tulus ikhlas, tanpa adanya 
maksud untuk mengecoh atau memanipulasi. 

2. Niat Ikhlas: Tindakan atau perkataan yang dilakukan 
dengan niat tulus, semata-mata untuk memperoleh 
keridhaan Allah atau untuk kebaikan tanpa mengharapkan 
imbalan dari manusia. 

3. Transparansi: Seseorang yang tulus akan berbicara dan 
bertindak secara terbuka, tanpa menyembunyikan fakta 
atau berusaha menipu. 


28 


Karakter Kepribadian Muslim 


4. Konsistensi: Ketulusan melibatkan kesesuaian antara 
perkataan dan tindakan, dan tidak mengubah niat atau 
sikap hanya untuk memanfaatkan situasi. 


Kemunafikan: 


1. Definisi: Kemunafikan merujuk pada perilaku atau sikap 
palsu yang bertujuan untuk menunjukkan kebaikan atau 
ketulusan, tetapi sebenarnya memiliki motif tersembunyi 
yang seringkali berkaitan dengan kepentingan pribadi atau 
tujuan tertentu. 

2. Niat Tersembunyi: Orang munafik bertindak dengan tujuan 
untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pujian, atau 
pengakuan dari orang lain, bukan untuk mencari keridhaan 
Allah. 

3. Ketidakjujuran: ' Kemunafikan melibatkan tindakan 
berbicara atau bertindak yang tidak sesuai dengan niat 
sejati, seringkali dengan maksud untuk memanipulasi 
persepsi orang lain. 

4. Ketidak-Konsistenan: Orang yang munafik mungkin 
berbicara atau bertindak dengan cara yang berbeda 
tergantung pada situasi atau audiens yang ada, tanpa 
adanya kesesuaian antara tindakan dan niat sejati. 


Dalam agama Islam, kemunafikan (munafig) merupakan 
istilah yang merujuk pada seseorang yang berpura-pura sebagai 
seorang muslim namun sebenarnya memiliki niat yang tidak tulus 
dalam menjalankan ajaran agama. Munafig juga dapat merujuk 
pada ketidaksesuaian antara tindakan lahiriah dan niat dalam 
keimanan dan ibadah. Dalam banyak kasus, kemunafikan 
dianggap sebagai perilaku yang sangat tercela, karena melibatkan 
ketidakjujuran terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan Allah 
SWT. 


29 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dalam konteks ini, ketulusan dihargai sebagai kualitas 
moral yang tinggi, sedangkan kemunafikan dianggap sebagai 
tindakan yang merusak integritas, kejujuran, dan nilai-nilai 
agama. 


D. Hubungan Ketulusan dengan Kehidupan 
Beragama dan Sosial 


Ketulusan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan 
beragama dan sosial, karena nilai ini membentuk dasar bagi 
interaksi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut 
adalah penjelasan tentang bagaimana ketulusan terkait dengan 
kehidupan beragama dan sosial: 


Ketulusan dalam Kehidupan Beragama: 


1. Niat Ikhlas dalam Ibadah: Dalam kehidupan beragama, niat 
ikhlas merupakan prinsip penting. Ketulusan niat dalam 
menjalankan ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat 
menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah dan 
meraih keridhaanNya. 

2. Ketaatan yang Tulus: Ketulusan melibatkan ketaatan yang 
tulus terhadap ajaran agama. Melakukan perintah Allah 
dengan niat tulus adalah bentuk penghormatan terhadap 
kehendak-Nya. 

3. Tidak Riya' (Pamer): Dalam Islam, riya' (pamer) adalah 
tindakan memperlihatkan ibadah kepada manusia dengan 
tujuan mendapatkan pujian atau pengakuan dari mereka. 
Ketulusan dalam ibadah mengharuskan seseorang untuk 
menjauhi riya' dan hanya beribadah untuk Allah. 

4. Ketulusan dalam Bersedekah: Ketika seseorang bersedekah 
atau memberikan sumbangan, ketulusan adalah kunci. 
Tindakan ini harus dilakukan semata-mata untuk 


30 


Karakter Kepribadian Muslim 


membantu sesama dan mencari keridhaan Allah, bukan 
untuk pamer atau mencari pujian. 


Ketulusan dalam Kehidupan Sosial: 


Pembangunan Kepercayaan: Ketulusan adalah dasar dari 
kepercayaan dalam hubungan sosial. Dengan berbicara dan 
bertindak secara tulus, seseorang membangun hubungan 
yang kuat dan penuh integritas dengan orang lain. 
Penghindaran Konflik: Ketulusan dapat menghindarkan 
terjadinya konflik yang disebabkan oleh ketidakjujuran atau 
manipulasi. Dengan berbicara secara tulus, potensi 
salahpaham dan pertentangan dapat dihindari. 

Pendukung Kejujuran: Ketulusan memperkuat budaya 
kejujuran dalam masyarakat. Ketika individu menunjukkan 
ketulusan dalam tindakan dan komunikasi, mereka 
mendorong orang lain untuk berlaku jujur pula. 
Peningkatan Kualitas Hubungan: Hubungan sosial yang 
didasarkan pada ketulusan cenderung lebih bermakna dan 
mendalam. Orang yang tulus dalam hubungan pertemanan 
atau keluarga akan menciptakan lingkungan yang hangat 
dan saling mendukung. 

Pemberdayaan Masyarakat: Ketulusan juga berhubungan 
dengan partisipasi aktif dalam masyarakat. Ketika individu 
tulus dalam membantu sesama atau berkontribusi pada 
kegiatan sosial, mereka turut membangun masyarakat yang 
lebih baik. 


Kesimpulannya, ketulusan memiliki peran penting dalam 


membentuk hubungan yang sehat, bermakna, dan berintegritas 
dalam kehidupan beragama dan sosial. Nilai ini memperkuat 
nilai-nilai moral, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal, 
dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis 
dalam berbagai konteks kehidupan. 


31 


Karakter Kepribadian Muslim 


E. Manfaat dan Nilai Ketulusan 


Ketulusan memiliki banyak manfaat dan nilai positif dalam 
kehidupan manusia, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun 
profesional. Berikut adalah beberapa manfaat dan nilai penting 
dari ketulusan: 


Manfaat Ketulusan: 


1. Pembangunan Kepercayaan: Ketulusan adalah fondasi 
utama dalam membangun kepercayaan antara individu. 
Orang yang tulus cenderung lebih dipercayai oleh orang 
lain karena mereka menunjukkan integritas dan 
ketidakberpihakan. 

2. Hubungan Yang Kuat: Ketulusan memperkuat ikatan dalam 
hubungan pribadi. Hubungan yang didasarkan pada 
ketulusan cenderung lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih 
mendalam. 

3. Keharmonisan Sosial: Dalam masyarakat, ketulusan 
berkontribusi pada keharmonisan sosial. Ketika orang 
berbicara dan bertindak secara tulus, konflik dapat 
dihindari atau diselesaikan dengan lebih baik. 

4. Kepemimpinan Yang Efektif: Pemimpin yang tulus memiliki 
dampak yang lebih besar karena mereka dihormati dan 
diikuti oleh bawahan mereka. Ketulusan adalah salah satu 
kualitas penting dalam kepemimpinan yang efektif. 

5. Peningkatan Hubungan Antarbudaya: Ketulusan dapat 
mengatasi perbedaan budaya dan bahasa. Orang yang tulus 
dalam berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda 
cenderung lebih mudah membangun hubungan yang saling 
menghormati. 

6. Mendukung Kejujuran: Ketulusan mendorong kejujuran 
dalam segala aspek kehidupan. Orang yang tulus akan lebih 
cenderung untuk berbicara dan bertindak dengan jujur, 
mendorong orang lain untuk melakukannya juga. 


32 


Karakter Kepribadian Muslim 


Nilai Ketulusan: 


1. Integritas: Ketulusan adalah inti dari integritas pribadi dan 
profesional. Nilai ini memastikan bahwa tindakan dan 
perkataan sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral. 

2. Kehormatan: Ketulusan mendukung citra positif dan 
reputasi baik. Orang yang tulus cenderung dilihat sebagai 
individu yang berharga dan memiliki nilai yang tinggi. 

3. Kebajikan: Ketulusan adalah salah satu kebajikan moral 
yang ditekankan dalam banyak ajaran agama dan etika. 
Menunjukkan ketulusan adalah bentuk penghargaan 
terhadap kebajikan. 

4. Penghargaan Terhadap Lainnya: Ketulusan mencerminkan 
penghargaan dan empati terhadap perasaan dan perspektif 
orang lain. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih 
inklusif dan saling mendukung. 

5. Kemandirian: Orang yang tulus tidak bergantung pada 
validasi atau persetujuan dari orang lain. Mereka mampu 
menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
diyakini tanpa terpengaruh oleh tekanan eksternal. 

6. Keterbukaan: Ketulusan mendorong keterbukaan dalam 
komunikasi. Orang yang tulus cenderung lebih terbuka 
untuk mendengarkan dan memahami sudut pandang orang 
lain. 


Ketulusan adalah nilai universal yang memiliki dampak 
positif dalam berbagai aspek kehidupan. Ia memainkan peran 
penting dalam membentuk karakter, membangun hubungan yang 
kokoh, dan menciptakan lingkungan sosial yang bermakna 


33 


Karakter Kepribadian Muslim 


F. Tanda-Tanda dan Ciri-Ciri Orang Yang Tulus 


Orang yang tulus dapat dikenali melalui tanda-tanda dan 


ciri-ciri perilaku serta sikapnya. Berikut adalah beberapa tanda- 
tanda dan ciri-ciri orang yang tulus: 


1 


Konsistensi: Orang yang tulus akan memiliki konsistensi 
antara perkataan dan tindakan mereka. Mereka tidak akan 
mengubah pendapat atau perilaku hanya untuk 
mendapatkan keuntungan atau pujian. 

Niat Ikhlas: Orang yang tulus melakukan tindakan baik atau 
berbicara dengan niat yang murni dan ikhlas, semata-mata 
untuk mencari keridhaan Allah atau demi kebaikan tanpa 
mengharapkan imbalan dari manusia. 

Transparansi: Orang yang tulus berbicara secara terbuka 
dan jujur. Mereka tidak menyembunyikan fakta atau 
bermaksud menipu dalam komunikasi. 

Tidak Riya' (Pamer): Orang yang tulus tidak berusaha untuk 
memamerkan atau mendapatkan pengakuan dari orang lain 
atas tindakan baik yang mereka lakukan. Mereka tidak 
mencari pujian atau pujian publik. 

Menjaga Janji: Orang yang tulus akan berusaha untuk 
menjaga janji dan komitmen yang mereka buat. Mereka 
memegang teguh nilai integritas dalam hubungan dan 
tanggung jawab. 

Ketenangan Batin: Orang yang tulus seringkali memiliki 
kedamaian batin, karena mereka tidak terikat oleh motif 
tersembunyi atau ketidakjujuran. Mereka hidup dengan 
jujur dan tulus, yang dapat mengurangi stres dan perasaan 
bersalah. 

Kesediaan untuk Membantu: Orang yang tulus cenderung 
siap membantu orang lain tanpa mengharapkan 
penghargaan atau imbalan. Mereka merasa bahagia dengan 
memberikan — bantuan dan berkontribusi pada 
kesejahteraan orang lain. 


34 


Karakter Kepribadian Muslim 


8. Empati: Orang yang tulus memiliki kemampuan untuk 
merasakan dan memahami perasaan orang lain. Mereka 
peduli terhadap kebutuhan dan pengalaman orang lain. 

9. Tidak Memanipulasi: Orang yang tulus tidak menggunakan 
trik atau manipulasi untuk mempengaruhi orang lain. 
Mereka berbicara dan bertindak dengan integritas dan 
kejujuran. 

10. Bersyukur: Orang yang tulus cenderung menghargai apa 
yang mereka miliki dan merasa bersyukur atas segala hal, 
baik atau buruk, dalam hidup mereka. 

11. Mengakui Kesalahan: Orang yang tulus akan dengan tulus 
mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaiki 
apa yang salah. Mereka tidak takut untuk berbicara secara 
terbuka tentang kekurangan mereka. 

12. Tidak Menghakimi: Orang yang tulus tidak mudah 
menghakimi atau memojokkan orang lain. Mereka mencoba 
untuk memahami latar belakang dan konteks sebelum 
membuat penilaian. 


Penting untuk diingat bahwa tidak ada individu yang 
sempurna, dan tanda-tanda ini mungkin terlihat dalam berbagai 
tingkat pada berbagai orang. Namun, semakin banyak ciri-ciri ini 
terlihat dalam seseorang, semakin besar kemungkinan mereka 
memiliki sifat ketulusan yang kuat. 


G. Tantangan-Tantangan dalam Menjaga 
Ketulusan 


Meskipun ketulusan adalah nilai yang penting dan dihargai, 
menjaga ketulusan dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi 
tantangan. Beberapa tantangan dalam menjaga ketulusan antara 
lain: 


35 


Karakter Kepribadian Muslim 


Godaan Keuntungan Pribadi: Terkadang, orang dapat 
merasa tergoda untuk berbicara atau bertindak dengan 
tidak tulus karena mereka ingin mendapatkan keuntungan 
pribadi atau pengakuan dari orang lain. Keinginan untuk 
mencapai tujuan tertentu atau memenuhi kebutuhan diri 
sendiri bisa mengganggu ketulusan. 

Tekanan Sosial: Tekanan dari lingkungan atau budaya yang 
mendorong untuk berpura-pura atau tidak tulus juga bisa 
menjadi tantangan. Terkadang, seseorang merasa perlu 
beradaptasi dengan norma-norma sosial yang mungkin 
tidak sejalan dengan nilai-nilai ketulusan. 

Rasa Takut Terhadap Penilaian: Takut akan penilaian 
negatif dari orang lain dapat mendorong seseorang untuk 
menyembunyikan niat sejati mereka atau berpura-pura 
dalam perilaku atau perkataan. Kekhawatiran ini bisa 
menghambat kejujuran dan ketulusan. 

Ambiguitas Etika: Ada situasi di mana tindakan yang tulus 
mungkin tampak ambigu dalam hal etika. Orang mungkin 
merasa sulit menentukan bagaimana seharusnya mereka 
bertindak dalam situasi yang kompleks. 

Keterbatasan Waktu dan Energi: Dalam kehidupan yang 
sibuk, seseorang mungkin merasa sulit untuk selalu 
berbicara dan bertindak dengan tulus. Keterbatasan waktu 
dan energi dapat menyebabkan tindakan yang kurang tulus 
atau mengabaikan niat tulus. 

Perubahan Konteks atau Situasi: Terkadang, seseorang 
mungkin merasa bahwa mereka harus mengubah perilaku 
atau niat mereka karena perubahan situasi atau konteks 
tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian 
antara niat sejati dan tindakan yang diambil. 

Ketidakpastian dan Kekhawatiran: Dalam situasi yang tidak 
pasti atau berisiko, seseorang mungkin merasa khawatir 
bahwa berbicara dengan tulus dapat membawa 
konsekuensi negatif bagi diri mereka. Kekhawatiran ini 
dapat menghalangi ketulusan. 


36 


Karakter Kepribadian Muslim 


8. Pengaruh Negatif Lingkungan: Lingkungan yang kurang 
mendukung nilai-nilai etika dan moral, atau lingkungan 
yang sering mengejar keuntungan pribadi, dapat merusak 
kemampuan seseorang untuk menjaga ketulusan. 


Penting untuk menyadari bahwa menjaga ketulusan 
memerlukan kesadaran, ketekunan, dan komitmen. Meskipun ada 
tantangan yang mungkin muncul, usaha untuk tetap berpegang 
pada nilai-nilai ketulusan akan membantu membangun karakter 
yang kuat dan integritas yang kokoh. 


H. Cara-cara Mengembangkan Ketulusan dalam 
Diri 


Mengembangkan ketulusan dalam diri memerlukan 
kesadaran, refleksi, dan usaha yang konsisten. Berikut adalah 
beberapa cara yang dapat membantu Anda mengembangkan 
ketulusan dalam diri: 


1. Kesadaran Diri: 

e Kenali nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang penting bagi 
Anda. 

e Pertimbangkan mengapa ketulusan adalah nilai yang 
berharga bagi Anda dan bagaimana itu dapat 
memengaruhi hubungan dan kehidupan Anda. 

2. Jujur pada Diri Sendiri: 

e Pertimbangkan apakah Anda seringkali berbicara atau 
bertindak dengan niat tersembunyi atau motif pribadi. 

e Kenali dan akui area di mana Anda mungkin belum 
sepenuhnya tulus. 

3. Refleksi: 

e Ambil waktu untuk merenung tentang tindakan dan 

perkataan Anda dalam berbagai situasi. 


27 


Karakter Kepribadian Muslim 


e Pertimbangkan apakah tindakan tersebut sesuai 
dengan niat tulus dan apakah ada ruang untuk 
perbaikan. 

Pertimbangkan Akibat: 

e Pikirkan tentang akibat dari tindakan yang tidak tulus. 
Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi hubungan dan 
citra Anda? 

Bekerja Pada Empati: 

e Latih diri untuk melihat dari perspektif orang lain. 

e Berusaha memahami perasaan dan kebutuhan orang 
lain dalam berbagai situasi. 

Tetapkan Prioritas: 

e Identifikasi nilai-nilai utama dan tindakan-tindakan 
tulus yang ingin Anda kembangkan. 

e Tetapkan tujuan yang realistis untuk meningkatkan 
ketulusan dalam berbagai aspek kehidupan. 

Berkomitmen untuk Kejujuran: 

e Putuskan untuk selalu berbicara dan bertindak dengan 
jujur, terlepas dari tekanan atau godaan. 

e Pertahankan komitmen Anda terhadap ketulusan 
meskipun ada situasi sulit atau kompleks. 

Perbaiki Komunikasi: 

e Latih keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk 
mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara 
dengan tulus. 

e Hindari manipulasi atau menyembunyikan informasi 
dalam percakapan. 

Pertimbangkan Dampak Positif: 

e Ingatkan diri sendiri tentang dampak positif dari 
berbicara dan bertindak dengan tulus. 

e Fokus pada hubungan yang lebih kuat dan berarti yang 
dapat Anda bangun melalui ketulusan. 


10. Evaluasi Diri Secara Berkala: 


38 


Karakter Kepribadian Muslim 


e Lakukan evaluasi diri secara berkala untuk melihat 
kemajuan dalam mengembangkan ketulusan. 

e Identifikasi area di mana Anda telah berhasil atau 
mungkin perlu lebih banyak perbaikan. 


Ingatlah bahwa mengembangkan ketulusan adalah 
perjalanan yang berkelanjutan. Meskipun Anda mungkin 
menghadapi tantangan dan keterbatasan, usaha yang Anda 
lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih tulus akan membawa 
manfaat jangka panjang bagi diri Anda sendiri dan hubungan 
Anda dengan orang lain. 


I. Menerapkan Ketulusan 
1. Ketulusan dalam Hubungan Pribadi dan Keluarga 


Menerapkan ketulusan dalam hubungan pribadi dan 
keluarga memerlukan dedikasi, komunikasi yang terbuka, dan 
upaya untuk membangun kepercayaan. Berikut adalah beberapa 
langkah yang dapat Anda ambil untuk menerapkan ketulusan 
dalam hubungan pribadi dan keluarga: 


a. Berbicara dengan Jujur: 
e Berbicaralah dengan jujur tentang perasaan, pendapat, 
dan harapan Anda. 
e Jangan menyembunyikan informasi penting atau 
memanipulasi fakta. 


b. Dengarkan dengan Penuh Perhatian: 
e Saat orang lain berbicara, dengarkan dengan penuh 
perhatian tanpa menghakimi atau mencoba mengganggu. 
e Berikan ruang bagi mereka untuk berbicara dengan bebas 
dan merasa didengar. 


39 


Karakter Kepribadian Muslim 


c. Berbicara dengan Empati: 
e Cobalah untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan 
mencoba merasakan apa yang mereka rasakan. 
e Ketika berbicara, tunjukkan bahwa Anda memahami 
perasaan dan perspektif mereka. 
d. Jangan Takut untuk Berbagi Perasaan: 
e Berbicaralah tentang perasaan Anda dengan jujur dan 
terbuka. 
e Bagikan pengalaman positif dan negatif Anda untuk 
membangun kedalaman dan koneksi yang lebih baik. 


e. Hindari Memaksakan atau Menutupi Perasaan: 
e Jangan mencoba memaksakan perasaan yang tidak tulus 
atau menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. 
e Berbicaralah secara tulus tentang apa yang Anda rasakan, 
bahkan jika itu sulit. 


f. Pahami Nilai dan Prioritas Keluarga: 
e Diskusikan dan pahami nilai-nilai yang penting bagi 
anggota keluarga. 
e Pastikan bahwa semua anggota keluarga merasa didengar 
dan dihormati dalam mengejar nilai-nilai ini. 


g. Bertanggung Jawab atas Kesalahan: 
e Jika Anda melakukan kesalahan, akui dan minta maaf 
dengan tulus. 
e Bersedia untuk memperbaiki atau mengatasi dampak dari 
kesalahan Anda. 


h. Hindari Pengecoh atau Pameran: 
e Hindari berpura-pura atau berbicara hanya untuk 
mendapatkan pengakuan atau pujian. 
e Fokuslah pada membangun hubungan yang tulus dan 
jujur. 


40 


Karakter Kepribadian Muslim 


i. Berbagi Keinginan dan Harapan: 
e Berbicaralah tentang apa yang Anda inginkan dan 
harapkan dari hubungan dan keluarga Anda. 
e Jalin komunikasi yang terbuka untuk memahami harapan 
setiap anggota keluarga. 


j- Jadilah Teladan Ketulusan: 

e Jadilah teladan bagi anggota keluarga lain dengan 
menunjukkan nilai ketulusan dalam perilaku dan 
komunikasi Anda. 

e Tunjukkan bahwa Anda berkomitmen untuk membangun 
hubungan yang kuat dan tulus. 


Menerapkan ketulusan dalam hubungan pribadi dan 
keluarga memerlukan waktu dan usaha. Namun, ketika semua 
anggota keluarga berusaha untuk berbicara dan bertindak dengan 
tulus, hubungan akan menjadi lebih kuat, lebih harmonis, dan 
lebih bermakna. 


2. Ketulusan dalam Lingkungan Pekerjaan 


Menerapkan ketulusan dalam lingkungan kerja dapat 
meningkatkan hubungan antar rekan kerja, membangun 
kepercayaan, dan menciptakan atmosfer yang lebih positif. 
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk 
menerapkan ketulusan dalam lingkungan pekerjaan: 


a. Berkomunikasi Terbuka: 
e Berbicaralah dengan jujur dan terbuka dengan rekan 
kerja Anda. 
e Buka pintu untuk diskusi dan pertukaran ide tanpa takut 
akan penghakiman. 


b. Jujur tentang Kemampuan dan Keterbatasan: 


41 


Karakter Kepribadian Muslim 


e Jangan berpura-pura memiliki kemampuan atau 
pengetahuan yang tidak Anda miliki. 

e Akui jika Anda tidak tahu atau tidak bisa melakukan 
sesuatu, dan bersedia untuk belajar. 


c. Menghargai Umpan Balik: 
e Terima umpan balik dengan tulus, baik itu positif maupun 
konstruktif. 
e Tidak merasa tersinggung atau membela diri ketika 
mendapat kritik. 


d. Menghindari Gossip dan Berbicara Buruk: 
e Hindari berbicara buruk tentang rekan kerja atau atasan 
di belakang mereka. 
e Jika Anda memiliki masalah atau keprihatinan, bicarakan 
secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. 


e. Membantu dan Berkolaborasi: 
e Bersedia membantu rekan kerja ketika mereka 
membutuhkan bantuan. 
e Kolaborasi dengan rekan kerja lain untuk mencapai tujuan 
bersama. 


f. Menyampaikan Niat dan Harapan Secara Terbuka: 
e Saat bekerja dalam tim atau proyek, komunikasikan niat 
dan harapan Anda secara jelas kepada rekan kerja. 
e Ini membantu mencegah salahpaham dan konflik di masa 
depan. 


g. Menepati Janji dan Komitmen: 
e Jika Anda berjanji untuk melakukan sesuatu, pastikan 
Anda mematuhinya. 
e Menjaga komitmen Anda adalah cara penting untuk 
membangun kepercayaan. 


42 


Karakter Kepribadian Muslim 


h. Hindari Perlakuan Tidak Adil: 
e Perlakukan semua rekan kerja dengan adil dan setara, 
tanpa membedakan berdasarkan status atau hubungan 
pribadi. 


i. Berbicara Terbuka tentang Kesalahan: 
e Jika Anda membuat kesalahan, akui dan berbicara terbuka 
tentang langkah-langkah yang akan diambil untuk 
memperbaikinya. 


j. Fokus pada Solusi, Bukan Masalah: 
e Saat menghadapi masalah, fokus pada mencari solusi 
daripada menyalahkan orang lain atau mengeluh. 


k. Jaga Kepercayaan dan Rahasia: 
e Jangan membagikan informasi rahasia atau pribadi 
tentang rekan kerja tanpa izin. 
e Tetapkan standar yang tinggi dalam menjaga 
kepercayaan. 


Menerapkan ketulusan dalam lingkungan kerja tidak hanya 
menciptakan hubungan yang lebih baik, tetapi juga dapat 
meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dengan 
berbicara dan bertindak dengan jujur, Anda dapat membangun 
reputasi sebagai profesional yang dapat diandalkan dan dapat 
bekerja sama dengan baik dalam tim. 


3. Ketulusan dalam Masyarakat 
Ketulusan memiliki kontribusi yang sangat berarti dalam 
membentuk masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Berikut 


adalah beberapa kontribusi penting ketulusan dalam masyarakat: 


a. Membangun Kepercayaan: 


43 


Karakter Kepribadian Muslim 


Ketulusan adalah fondasi kepercayaan yang kuat antara 
individu-individu dalam masyarakat. 

Ketika orang berbicara dan bertindak dengan tulus, 
mereka menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan 
kepercayaan, yang esensial untuk hubungan yang sehat 
dan produktif. 


b. Mencegah Konflik dan Pertentangan: 


Ketulusan dapat menghindarkan terjadinya konflik dan 
pertentangan yang sering muncul akibat ketidakjujuran 
atau manipulasi. 

Lingkungan yang tulus memungkinkan orang untuk 
berkomunikasi secara terbuka dan mencari pemahaman 
bersama tanpa takut tersinggung. 


c. Mendorong Kerja Sama: 


Dalam lingkungan yang tulus, orang merasa lebih nyaman 
untuk berkolaborasi dan bekerja bersama. 

Ketulusan memotivasi orang untuk bekerja bersama demi 
tujuan bersama, tanpa motivasi pribadi atau permusuhan 
tersembunyi. 


d. Membangun Integritas: 


Ketulusan membentuk karakter yang lebih kuat dan 
integritas yang kokoh pada individu dan dalam 
masyarakat secara keseluruhan. 
Integritas individu berkontribusi pada integritas 
masyarakat secara keseluruhan. 


e. Mendorong Kejujuran: 


Ketulusan menjadi contoh yang positif dan mendorong 
orang lain untuk berbicara dan bertindak dengan 
kejujuran. 

Masyarakat yang didominasi oleh kejujuran memiliki 
budaya yang lebih kuat dan saling menghormati. 


44 


Karakter Kepribadian Muslim 


f. Meningkatkan Kualitas Hubungan: 
e Ketulusan dalam interaksi sosial menghasilkan hubungan 
yang lebih tulus dan bermakna. 
e Orang merasa lebih dekat dan terhubung dengan individu 
yang tulus dalam komunikasi dan tindakan mereka. 


g. Membentuk Model Perilaku Positif: 
e Individu yang tulus berfungsi sebagai model perilaku yang 
positif bagi orang lain dalam masyarakat. 
e Masyarakat dapat meniru dan terinspirasi oleh ketulusan 
dan integritas mereka. 


h. Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis: 
e Lingkungan yang tulus menciptakan perasaan aman dan 
nyaman bagi setiap individu. 
e Ini berkontribusi pada kesejahteraan psikologis individu 
dan secara keseluruhan. 


i. Membentuk Lingkungan Inklusif: 
e Ketulusan menciptakan lingkungan inklusif di mana orang 
merasa diterima dan dihormati tanpa syarat tertentu. 
e Ini mempromosikan keragaman dan penghargaan 
terhadap perbedaan dalam masyarakat. 


j. Menciptakan Efek Berantai Positif: 

e Ketulusan memiliki dampak berantai positif, di mana 
tindakan tulus satu individu dapat mempengaruhi 
tindakan tulus orang lain. 

e Ini membentuk budaya positif dan masyarakat yang lebih 
baik secara keseluruhan. 


Dalam keseluruhan, ketulusan adalah kekuatan yang 


mampu membentuk budaya dan masyarakat yang lebih baik. Nilai 
ini menciptakan hubungan yang kuat, membina kepercayaan, dan 


45 


Karakter Kepribadian Muslim 


mendorong kolaborasi yang bermanfaat bagi semua anggota 
masyarakat. Wallahu A'lam. 


46 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kesabaran adalah salah satu sifat manusia yang memiliki 
peran penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sifat ini 
melibatkan kemampuan untuk menahan diri, mengendalikan 
emosi, dan menghadapi tantangan atau keterbatasan dengan 
tenang dan tahan banting. Dalam dunia yang serba cepat dan 
penuh tekanan seperti saat ini, kesabaran menjadi nilai yang 
semakin dihargai. 


Kesabaran dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, 
seperti dalam mengatasi masalah pribadi, meraih tujuan jangka 
panjang, menghadapi situasi sulit, atau dalam berinteraksi dengan 
orang lain. Dalam era di mana teknologi memberikan akses instan 
terhadap informasi dan kepuasan seketika, kemampuan untuk 
bersabar mungkin semakin sulit untuk dikembangkan. Namun, 
semakin penting untuk memahami bahwa kesabaran adalah 
keterampilan yang dapat dilatih dan ditingkatkan. 


Tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, 
kesabaran juga memiliki pengaruh yang kuat terhadap hubungan 
sosial, karier, dan kesejahteraan umum. Orang yang memiliki 
tingkat kesabaran yang baik cenderung lebih mampu mengelola 
konflik, berpikir jernih dalam situasi sulit, serta menjaga 


4T 


Karakter Kepribadian Muslim 


keseimbangan emosional. Kesabaran juga dapat menjadi kunci 
dalam mengatasi hambatan dan rintangan dalam mencapai tujuan 
hidup. 


Dalam kesimpulannya, kesabaran adalah lebih dari sekadar 
menunggu. Ini adalah sifat yang memungkinkan kita untuk 
menjalani hidup dengan lebih bijak, tenang, dan berdaya tahan. Di 
tengah tantangan dan dinamika dunia modern, kesabaran adalah 
kualitas yang patut diperjuangkan agar kita dapat meraih 
kesuksesan dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita, baik di 
dunia terlebih di akhirat kelak. 


A. Pengertian Kesabaran 


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sabar diartikan 
sebagai “tahan menghadapi cobaan (tidak lekas marah, tidak 
lekas putus asa, tidak lekas patah hati)”. Secara istilah, sabar ialah 
suatu sikap yang betah atau dapat menahan diri pada kesulitan 
yang dihadapinya. Namun yang perlu dicatat, tidak berarti bahwa 
sabar itu langsung menyerah tanpa upaya untuk melepaskan diri 
dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Maka sabar dalam 
definisi yang paling tepat adalah sikap yang diawali dengan 
ikhtiar, lalu diakhiri dengan ridha dan ikhlas, bila seseorang 
dilanda suatu cobaan dari Tuhan (Mahjudin, 2003:10). 


Kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dengan 
tenang dan tekun dalam menghadapi situasi yang sulit, 
menantikan hasil yang diinginkan, atau mengatasi hambatan 
tanpa kehilangan kendali emosional. Ini melibatkan pengendalian 
diri terhadap emosi negatif seperti frustrasi, marah, atau 
kegelisahan ketika dihadapkan pada keterlambatan, 
ketidakpastian, atau kesulitan. 


Kesabaran mencakup beberapa aspek penting: 


48 


Karakter Kepribadian Muslim 


1. Menahan Diri: Kesabaran melibatkan kemampuan untuk 
menunda atau mengendalikan kepuasan instan demi hasil 
yang lebih baik atau tujuan jangka panjang. 

2. Tekun dan Ketekunan: Ini mencakup kemampuan untuk 
terus bekerja menuju tujuan meskipun menghadapi 
rintangan atau keterbatasan yang sulit. 

3. Penerimaan Ketidakpastian: Kesabaran juga melibatkan 
kemampuan untuk menerima ketidakpastian dan tidak 
tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. 

4. Pengendalian Emosi: Orang yang sabar cenderung lebih 
baik dalam mengendalikan emosi negatif yang mungkin 
muncul dalam situasi yang menantang. 

5. Beradaptasi dengan Perubahan: Kesabaran juga mencakup 
kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan rencana 
atau situasi tanpa kehilangan fokus atau keseimbangan. 

6. Kesabaran bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ini 
melibatkan keterampilan mental dan emosional yang 
membantu seseorang mengatasi situasi dengan bijaksana 
dan bertanggung jawab. Kesabaran dapat membantu 
seseorang meraih tujuan jangka panjang, membangun 
hubungan yang kuat, dan mengatasi tekanan yang mungkin 
timbul dalam kehidupan sehari-hari. 


Penting untuk diingat bahwa kesabaran bukanlah sesuatu 
yang dimiliki semua orang secara alami. Ini adalah kualitas yang 
bisa dikembangkan dan ditingkatkan melalui latihan, kesadaran 
diri, dan pengalaman hidup. Dengan mengembangkan kesabaran, 
seseorang dapat merasa lebih kuat, lebih bijaksana dalam 
mengambil keputusan, dan lebih mampu menghadapi tantangan 
kehidupan dengan sikap positif. 


Al-Our'an, sebagai kitab suci umat Islam, banyak 
memberikan ajaran tentang kesabaran dan pentingnya 


49 


Karakter Kepribadian Muslim 


mengembangkan sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 
beberapa ayat Al-Our'an yang mengajarkan tentang kesabaran: 


Surah Al-Bagarah, Ayat 153: 


(BD al aa sa 2 ylalIg AU Iisa Pa esa Las 
Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalat 
sebagai penolongmu, Sesungguhnya Allah beserta orang- 
orang yang sabar. (OS. Al-Bagarah: 153) 


Surah Ali 'lmran, Ayat 200: 


& 
Para 29 3ga 


ALS BT Lgi Iabalo3 Iaplo3 Ion Ialale Tell RL 


- 


Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 
perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, 
supaya kamu beruntung. (OS. Ali Imran: 200) 


0.S. An-Nahi (16:96): 


do 


2 AL - . 3. 


SA 6 Ga Laga 


- 


- «2 La - 
SL DADI Ine ag ah IS LS La 


- 


DL Ja b 
apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi 
Allah adalah kekal. dan Sesungguhnya Kami akan memberi 
Balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (OS. 
An-Nahl: 96) 


50 


Karakter Kepribadian Muslim 


Surah Al-Ankabut (29), Ayat 69: 


Ds 3 ha Kala Gali 
dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka 
jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar 


beserta orang-orang yang berbuat baik. (OS. Al-Ankabut: 
69) 


Surah Ar-Rum (30), Ayat 60: 


de 


Dia Ta aing S5 183 Ul 


dan bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah adalah 
benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak 
meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan 
kamu. (OS. Ar-Ruum: 60) 


Surah Ash-Shuraa, Ayat 43: 
3 

Ma STAN RM EA AE PB 2 TE 

BD AS of A3 ap yed3 

tetapi orang yang bersabar dan mema'afkan, Sesungguhnya 


(perbuatan) yang demikian itu Termasuk hal-hal yang 
diutamakan. (OS. As-Shuraa: 43) 


Surah Al-Furgan, Ayat 20: 
“ CK apl II asa Aoa ka eta V3 


Inai A33 Gan mh) Ela Gak Gan 


(Di bea Ui 153 


(G “h 


21 


Karakter Kepribadian Muslim 


dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan 
mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar- 
pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi 
sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar?: dan adalah 
Tuhanmu Maha melihat. (OS. Al-Furgan: 20) 


Ayat-ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya kesabaran, 
baik dalam menghadapi ujian, konflik, kegagalan, maupun dalam 
menjalankan perintah Allah. Kesabaran dalam menjalankan 
ajaran agama, mengatasi kesulitan, dan menjaga iman adalah nilai 
yang sangat dihargai dalam Islam. 


B. Manfaat dan Nilai Kesabaran 


Kesabaran memiliki manfaat dan nilai yang luas, tidak 
hanya dalam kehidupan individu, tetapi juga dalam hubungan 
sosial, perkembangan pribadi, dan pencapaian tujuan jangka 
panjang. Berikut adalah beberapa manfaat dan nilai utama dari 
kesabaran: 


1. Mengatasi Tantangan: Kesabaran membantu individu 
menghadapi tantangan dan kesulitan dengan lebih tenang 
dan rasional. Kemampuan untuk tidak tergesa-gesa dalam 
mengambil tindakan memungkinkan seseorang untuk 
menilai situasi dengan lebih baik dan membuat keputusan 
yang lebih bijaksana. 

2. Pengendalian Emosi: Kesabaran melibatkan kemampuan 
untuk mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, 
frustrasi, dan kecemasan. Ini membantu menjaga stabilitas 
emosional, meminimalkan konflik, dan membangun 
hubungan yang lebih positif dengan orang lain. 

3. Peningkatan Hubungan Sosial: Orang yang sabar cenderung 
lebih baik dalam mendengarkan dan memahami perspektif 
orang lain. Ini memperkuat hubungan sosial, menghindari 


52 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


konflik yang tidak perlu, dan menciptakan lingkungan yang 
lebih harmonis. 

Pencapaian Tujuan Jangka Panjang: Kesabaran adalah kunci 
dalam meraih tujuan jangka panjang. Ketika menghadapi 
tantangan atau kemunduran dalam perjalanan mencapai 
tujuan, orang yang sabar akan terus berusaha dengan 
tekun, bahkan ketika hasilnya tidak terlihat segera. 

Kualitas Keputusan yang Lebih Baik: Kesabaran 
memungkinkan seseorang untuk mempertimbangkan 
semua opsi dengan hati-hati sebelum mengambil 
keputusan. Ini mengurangi risiko membuat keputusan 
impulsif atau gegabah. 

Pengembangan Keterampilan Kreatif: Kesabaran sering kali 
memungkinkan waktu bagi seseorang untuk memikirkan 
solusi yang kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah 
yang dihadapi. 

Pengurangan Stres: Dengan menghadapi tantangan secara 
sabar, seseorang dapat mengurangi stres dan kecemasan 
yang dapat muncul akibat tekanan atau situasi sulit. 
Penghormatan terhadap Waktu dan Proses: Kesabaran 
mengajarkan penghargaan terhadap waktu dan proses yang 
diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini 
membantu menghindari sikap terburu-buru dan memahami 
bahwa hasil terbaik seringkali memerlukan waktu. 
Kedamaian Batin dan Spiritualitas: Kesabaran memiliki 
dimensi spiritual dalam banyak tradisi agama. Kemampuan 
untuk menerima ketidakpastian dan menjalani perjalanan 
hidup dengan ketenangan batin berkontribusi pada 
pencapaian kedamaian dan makna hidup yang lebih dalam. 
Karakter yang Kuat: Kesabaran membangun karakter yang 
kuat, gigih, dan tangguh. Orang yang sabar lebih siap 
menghadapi perubahan, keterbatasan, dan tantangan yang 
datang dalam hidup. 


33 


Karakter Kepribadian Muslim 


Secara keseluruhan, kesabaran memiliki nilai yang luas dan 
penting dalam kehidupan. Ini tidak hanya membantu individu 
menghadapi tantangan dan mencapai tujuan, tetapi juga 
membentuk kepribadian yang lebih baik, hubungan yang lebih 
baik, dan kontribusi positif pada masyarakat secara keseluruhan. 


C. Tanda-Tanda dan Ciri-Ciri Orang Yang Sabar 


Seseorang yang sabar menunjukkan karakteristik dan 
tanda-tanda tertentu dalam perilaku, pola pikir, dan interaksi 
sosialnya. Berikut adalah beberapa tanda dan ciri seseorang yang 
sabar: 


1. Tidak Mudah Emosional: Orang yang sabar cenderung tidak 
mudah terpancing oleh emosi negatif seperti marah atau 
frustrasi. Mereka mampu menjaga keseimbangan emosi 
bahkan dalam situasi yang menantang. 

2. Pengendalian Diri: Individu yang sabar memiliki 
kemampuan untuk mengendalikan impuls dan keinginan 
segera, dengan fokus pada hasil jangka panjang yang lebih 
baik. 

3. Ketekunan dalam Upaya: Seseorang yang sabar akan terus 
berusaha dan bekerja keras untuk mencapai tujuan, 
meskipun menghadapi rintangan atau hambatan yang sulit. 

4. Tidak Terburu-Buru: Orang yang sabar cenderung 
memberikan waktu yang cukup bagi proses untuk 
berkembang secara alami, tanpa merasa perlu untuk 
terburu-buru atau memaksa hasil. 

5. Toleransi terhadap Ketidakpastian: Individu yang sabar 
menerima kenyataan bahwa hidup penuh dengan 
ketidakpastian dan perubahan. Mereka tidak terlalu 
terganggu oleh situasi yang tidak terduga. 

6. Mampu Menilai Situasi: Orang yang sabar cenderung 
mampu menilai situasi secara rasional sebelum mengambil 


54 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


Karakter Kepribadian Muslim 


keputusan atau bertindak. Mereka tidak tergesa-gesa dalam 
membuat keputusan penting. 

Kemampuan Mendengarkan: Kesabaran sering terlihat 
dalam kemampuan seseorang untuk mendengarkan orang 
lain dengan penuh perhatian dan empati, tanpa 
menginterupsi atau memotong pembicaraan. 

Berpikir Jangka Panjang: Seseorang yang sabar cenderung 
memiliki pandangan jangka panjang dan mampu 
merencanakan untuk masa depan, bahkan jika itu 
memerlukan waktu yang lama untuk mencapainya. 

Tidak Mudah Menyerah: Kesabaran melibatkan tekad yang 
kuat untuk terus berjuang meskipun menghadapi kegagalan 
atau kemunduran. Orang yang sabar tidak mudah 
menyerah. 

Menghargai Proses: Orang yang sabar menilai pentingnya 
proses dalam mencapai hasil. Mereka menghargai setiap 
langkah dalam perjalanan dan tidak hanya fokus pada 
tujuan akhir. 

Tidak Mengeluh: Seseorang yang sabar tidak cenderung 
mengeluh atau merasa putus asa ketika menghadapi situasi 
yang sulit. Mereka menerima tantangan dengan sikap 
positif. 

Mengambil Pelajaran dari Kegagalan: Orang yang sabar 
belajar dari kegagalan dan kesalahan, dan menggunakan 
pengalaman ini sebagai peluang untuk tumbuh dan 
berkembang. 

Memberikan Ruang bagi Orang Lain: Individu yang sabar 
memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh, belajar, 
dan berkembang. Mereka mengakui bahwa setiap orang 
memiliki ritme dan jalan hidup masing-masing. 
Keseimbangan Emosi: Kesabaran sering berhubungan 
dengan keseimbangan emosi. Orang yang sabar tidak 
mudah terbawa suasana hati negatif dan mampu menjaga 
ketenangan dalam berbagai situasi. 


20 


Karakter Kepribadian Muslim 


Tanda-tanda ini dapat muncul dalam berbagai konteks 


kehidupan, seperti dalam hubungan pribadi, pekerjaan, dan 
situasi sehari-hari. Kesabaran adalah sifat yang bisa diperkuat 
melalui kesadaran diri, latihan, dan pengalaman hidup. 


D. Tantangan-Tantangan dalam 


Mempraktikkan Kesabaran 


Meskipun kesabaran memiliki manfaat yang signifikan, 


praktiknya tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang 
mungkin muncul saat seseorang mencoba untuk mengembangkan 
dan mempraktikkan kesabaran: 


3 


Tekanan Sosial dan Kebutuhan Instan: Budaya modern yang 
serba cepat dan kemajuan teknologi sering mendorong 
kepuasan instan. Tantangan terbesar adalah mengatasi 
dorongan untuk mendapatkan hasil segera dan bersabar 
untuk mencapai hasil yang lebih baik. 

Frustrasi dalam Mencapai Tujuan: Ketika tujuan atau hasil 
yang diinginkan tidak tercapai dengan cepat, seseorang bisa 
merasa frustrasi dan kehilangan semangat. Kesabaran 
diperlukan untuk tetap bertekun dan berjuang meskipun 
prosesnya memerlukan waktu. 

Ketidakpastian dan Tantangan Tidak Terduga: Hidup penuh 
dengan ketidakpastian dan situasi yang tidak terduga. 
Menjalani tantangan-tantangan ini dengan kesabaran bisa 
menjadi sulit, terutama ketika menghadapi situasi yang 
sulit diantisipasi. 

Ketidakpuasan dan Rasa Kecewa: Rasa tidak puas atau 
kecewa bisa menguji kesabaran. Orang seringkali merasa 
tergoda untuk mencari cara untuk segera mengatasi rasa 
tidak puas tersebut. 

Tekanan dan Tuntutan Pekerjaan: Dalam lingkungan kerja 
yang sibuk dan kompetitif, ada tekanan untuk 


56 


Karakter Kepribadian Muslim 


menghasilkan hasil segera. Menjaga kesabaran saat 
menghadapi tenggat waktu dan tuntutan kerja yang tinggi 
bisa menjadi sulit. 

6. Kesulitan dalam Menerima Kegagalan: Kesabaran teruji saat 
mengalami kegagalan atau kesalahan. Menemukan cara 
untuk tetap optimis dan berusaha lebih keras tanpa merasa 
putus asa adalah bagian dari tantangan ini. 

7. Kesulitan dalam Menghadapi Tantangan Personal: 
Tantangan personal seperti masalah kesehatan atau 
masalah dalam hubungan bisa menguji kesabaran kita 
secara mendalam. 

8. Tekanan Emosional dan Konflik: Tekanan emosional seperti 
marah atau frustrasi dapat merusak kesabaran. Konflik 
dengan orang lain juga bisa membuat kesabaran teruji saat 
mencari solusi yang baik. 

9. Tantangan dalam Bersabar dengan Diri Sendiri: Kesabaran 
juga diperlukan dalam menghadapi proses perkembangan 
pribadi. Tantangan ini mencakup kesabaran dalam belajar, 
beradaptasi dengan perubahan, dan menerima diri sendiri 
sebagaimana adanya. 

10. Pengaruh Lingkungan dan Budaya: Lingkungan di sekitar 
kita, termasuk budaya dan teman-teman, bisa memengaruhi 
pandangan kita tentang kesabaran. Tekanan untuk 
berperilaku impulsif atau mendapatkan hasil segera bisa 
mendorong kita untuk mengabaikan nilai kesabaran. 


Meskipun tantangan-tantangan ini bisa sulit, 
mengembangkan kesabaran dapat memberikan manfaat jangka 
panjang yang signifikan. Kesadaran diri, latihan, dan pendekatan 
positif terhadap situasi yang menantang adalah langkah-langkah 
penting untuk mengatasi  tantangan-tantangan dalam 
mempraktikkan kesabaran. 


51 


Karakter Kepribadian Muslim 


E. Mengembangkan Kesabaran dalam Diri 


Mengembangkan kesabaran memerlukan latihan dan 


kesadaran diri yang kontinyu. Berikut adalah beberapa langkah 
yang dapat Anda ambil untuk mengembangkan kesabaran dalam 


diri: 


1. 


Kenali Dirimu Sendiri: Pertama-tama, kenali pola-pola 
perilaku dan situasi di mana Anda merasa kurang sabar. 
Sadari kapan emosi negatif muncul dan bagaimana Anda 
meresponsnya. 

Tetapkan Tujuan Jangka Panjang: Identifikasi tujuan jangka 
panjang Anda, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau 
perkembangan pribadi. Memahami bahwa hasil terbaik 
memerlukan waktu dan usaha dapat membantu Anda tetap 
sabar. 

Berkendara pada Prosedur: Alihkan fokus dari hasil instan 
ke proses dan langkah-langkah yang diperlukan untuk 
mencapai tujuan. Menyadari betapa pentingnya langkah- 
langkah kecil dalam perjalanan dapat membantu memupuk 
kesabaran. 

Latih Diri dalam Kesabaran Sehari-hari: Mulailah dengan 
situasi sehari-hari yang memerlukan kesabaran, seperti 
menunggu dalam antrian, mengatasi kemacetan lalu lintas, 
atau menyelesaikan tugas yang memakan waktu. 
Praktikkan pengendalian diri dalam situasi-situasi ini. 

Latih Kemampuan Mendengarkan: Mengembangkan 
kesabaran juga berhubungan dengan kemampuan 
mendengarkan dengan penuh perhatian. Latih diri Anda 
untuk benar-benar mendengarkan orang lain, tanpa merasa 
perlu untuk segera berbicara atau menginterupsi. 

Belajar Menghadapi Kegagalan: Kegagalan adalah bagian 
dari hidup. Pandanglah kegagalan sebagai peluang untuk 
belajar dan tumbuh daripada merasa putus asa. Mengatasi 
kegagalan dengan sikap positif adalah tanda kesabaran. 


58 


Karakter Kepribadian Muslim 


7. Latih Relaksasi dan Pengendalian Emosi: Teknik relaksasi 
seperti meditasi, pernapasan dalam-dalam, atau yoga dapat 
membantu Anda mengendalikan emosi dan mengurangi 
kecemasan yang dapat merusak kesabaran. 

8. Praktikkan Empati: Cobalah untuk melihat situasi dari 
perspektif orang lain. Ini dapat membantu Anda memahami 
mengapa sesuatu terjadi dan mengapa seseorang 
berperilaku seperti itu, yang pada gilirannya dapat 
membantu Anda bersikap lebih sabar. 

9. Percayai Proses: Ingatlah bahwa hasil yang baik 
memerlukan waktu dan usaha. Percayalah pada proses 
yang sedang berlangsung dan jangan terlalu terpaku pada 
hasil akhir yang segera. 

10. Jaga Harapan Realistis: Jangan terlalu membebankan diri 
dengan harapan yang tidak realistis. Mengerti bahwa tidak 
semua hal bisa dicapai dalam sekejap akan membantu Anda 
menghindari kekecewaan yang merusak kesabaran. 

11. Cari Dukungan dari Orang Lain: Berbicaralah dengan 
teman, keluarga, atau mentor yang dapat memberikan 
pandangan dan dukungan dalam mengembangkan 
kesabaran. 

12. Praktikkan Sabar dalam Komunikasi: Saat berbicara atau 
berkomunikasi dengan orang lain, berikan waktu bagi 
mereka untuk merespons dan jangan langsung 
mengharapkan jawaban segera. 

13. Evaluasi dan Refleksi: Secara berkala, evaluasi kemajuan 
Anda dalam mengembangkan kesabaran. Refleksikan 
situasi di mana Anda merasa berhasil mengatasi keinginan 
untuk hasil segera. 


Mengembangkan kesabaran memerlukan waktu dan usaha 
yang berkelanjutan. Cobalah untuk mengintegrasikan langkah- 
langkah ini dalam rutinitas harian Anda dan bersikap lembut 
pada diri sendiri saat mengatasi tantangan. 


39 


Karakter Kepribadian Muslim 


F. Menerapkan Kesabaran dalam Hubungan 


Pribadi dan Keluarga 


Menerapkan kesabaran dalam hubungan pribadi dan 


keluarga adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat 
dan harmonis. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan 
kesabaran dalam interaksi sehari-hari dengan pasangan, anggota 
keluarga, atau orang-orang terdekat lainnya: 


1 


Dengarkan dengan Penuh Perhatian: Saat berbicara dengan 
pasangan atau anggota keluarga, berikan perhatian penuh. 
Dengarkan tanpa menginterupsi atau bersiap untuk 
merespons. Ini membantu membangun rasa saling 
menghargai dan mendengarkan dengan sabar. 
Berkomunikasi dengan Jelas dan Terbuka: Menghindari 
kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu dengan 
berkomunikasi dengan jelas. Berbicaralah dengan lembut 
dan terbuka, memberikan waktu bagi pasangan atau 
anggota keluarga untuk merespons. 

Bersikap Empatis: Cobalah untuk melihat situasi dari 
perspektif pasangan atau anggota keluarga. 
Mengembangkan empati akan membantu Anda 
menghindari melompat pada kesimpulan yang buruk dan 
memahami lebih baik perasaan dan kebutuhan orang lain. 
Tolong dalam Kesulitan: Saat pasangan atau anggota 
keluarga menghadapi kesulitan atau tantangan, tawarkan 
dukungan dan bantuan. Menunjukkan bahwa Anda peduli 
dan bersedia untuk mendukung bisa membantu 
memperkuat hubungan. 

Berbicara dengan Tenang saat Konflik: Saat terjadi konflik, 
pertahankan ketenangan dan hindari reaksi impulsif. 
Berbicara dengan nada yang tenang dan terkontrol 
membantu mencegah situasi semakin memanas. 

Jangan Terburu-Buru Memberikan Tanggapan: Ketika 
orang lain sedang berbicara, berikan waktu bagi mereka 


60 


10. 


11. 


12. 


13. 


Karakter Kepribadian Muslim 


untuk menyelesaikan pembicaraan mereka sebelum Anda 
memberikan tanggapan. Ini menunjukkan rasa hormat dan 
kesabaran dalam mendengarkan. 

Toleransi terhadap Kelemahan dan Ketidaksempurnaan: 
Setiap orang memiliki kelemahan dan ketidaksempurnaan. 
Cobalah untuk menerima orang lain apa adanya dan 
bersabar dengan karakteristik yang mungkin mengganggu. 
Berkendara pada Kesepakatan Bersama: Dalam keputusan 
yang mempengaruhi hubungan atau keluarga, diskusikan 
bersama dan tetap terbuka terhadap pandangan orang lain. 
Kesepakatan bersama membangun rasa kepemilikan dan 
menghormati kepentingan semua pihak. 

Berikan Waktu untuk Perubahan: Jika pasangan atau 
anggota keluarga mencoba mengubah kebiasaan atau 
perilaku yang mengganggu, berikan waktu bagi mereka 
untuk berkembang. Perubahan tidak selalu instan, dan 
kesabaran Anda dapat memberikan dukungan yang 
diperlukan. 

Hindari Perbandingan dan Kritik Berlebihan: Menghindari 
membandingkan pasangan atau anggota keluarga dengan 
orang lain serta mengurangi kritik berlebihan dapat 
membantu membangun suasana yang lebih positif. 
Praktikkan Pemberian Maaf: Saat terjadi kesalahan atau 
pertengkaran, bersedia memberikan maaf dan melupakan 
masalah yang telah terselesaikan. Menghargai kesalahan 
dan melangkah maju memperkuat hubungan. 

Pentingkan Waktu Bersama: Dedikasikan waktu untuk 
berkumpul bersama sebagai keluarga atau pasangan. Ini 
membantu membangun ikatan dan menghargai kehadiran 
satu sama lain. 

Jangan Membawa Konflik Lama: Jika ada konflik yang sudah 
diatasi, jangan terus membawa-bawa masalah tersebut. 
Fokus pada masa depan dan bangun hubungan yang lebih 
baik. 


61 


Karakter Kepribadian Muslim 


Menerapkan kesabaran dalam hubungan pribadi dan 
keluarga memerlukan kesadaran, usaha bersama, dan komitmen 
untuk terus belajar dan berkembang sebagai individu dan bagian 
dari sebuah tim. Kesabaran dapat membantu mewujudkan 
kedamaian, harmoni, dan kebahagiaan dalam hubungan Anda. 


G. Menerapkan Kesabaran dalam Pekerjaan 
dan Karier 


Menerapkan kesabaran dalam pekerjaan dan karier sangat 
penting untuk mencapai hasil yang baik, mengatasi tantangan, 
dan menjaga produktivitas serta kesejahteraan. Berikut adalah 
beberapa cara untuk menerapkan kesabaran dalam lingkungan 
kerja: 


1. Tetap Fokus pada Proses: Fokuslah pada tugas dan 
tanggung jawab yang ada di tangan Anda, daripada hanya 
berpikir tentang hasil akhir. Menghargai proses yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan dapat membantu Anda 
menjaga kesabaran. 

2. Percayai Waktu dan Kemajuan: Memahami bahwa hasil 
terbaik seringkali memerlukan waktu adalah langkah 
penting dalam menerapkan kesabaran. Berikan waktu 
untuk perubahan dan pertumbuhan yang diperlukan dalam 
karier Anda. 

3. Kelola Tuntutan dan Tenggat Waktu: Terkadang, tuntutan 
pekerjaan dan tenggat waktu yang ketat dapat menguji 
kesabaran. Tetap tenang, prioritaskan tugas, dan atur waktu 
dengan baik untuk menghindari tekanan yang berlebihan. 

4. Berpikir Jangka Panjang: Tetap fokus pada tujuan jangka 
panjang Anda. Kesabaran membantu Anda mengatasi 
rintangan dan kemunduran sementara, karena Anda tahu 
bahwa mereka hanya bagian dari perjalanan menuju tujuan 
akhir. 


62 


10. 


11. 


12. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Toleransi terhadap Ketidakpastian: Dunia kerja sering kali 
penuh dengan perubahan yang tidak terduga. 
Mengembangkan kesabaran membantu Anda menerima 
ketidakpastian dengan lebih baik dan beradaptasi dengan 
perubahan tersebut. 

Hindari Respons Emosional yang Cepat: Ketika menghadapi 
situasi yang menantang atau konflik di tempat kerja, hindari 
merespons secara emosional dalam situasi panas. Berikan 
diri Anda waktu untuk merenung dan merespons dengan 
tenang. 

Berbicara dengan Pertimbangan: Saat berinteraksi dengan 
rekan kerja, atasan, atau bawahan, berbicaralah dengan 
penuh pertimbangan. Dengarkan dengan seksama sebelum 
memberikan tanggapan, dan hindari reaksi impulsif. 

Pahami Kegagalan sebagai Pelajaran: Saat mengalami 
kegagalan atau kesalahan, lihatlah itu sebagai peluang 
untuk belajar dan berkembang. Kesabaran membantu Anda 
tidak menyerah atau merasa putus asa akibat kegagalan. 
Mengelola Ekspektasi: Setel ekspektasi yang realistis 
terhadap diri sendiri dan situasi. Jangan membebankan diri 
dengan harapan yang terlalu tinggi dalam waktu yang 
singkat. 

Berkembang dalam Profesi Anda: — Memperluas 
keterampilan dan pengetahuan Anda dalam bidang kerja 
dapat membantu Anda tetap relevan dan menghadapi 
perubahan industri dengan lebih baik. Ini membutuhkan 
kesabaran dan komitmen untuk belajar terus-menerus. 
Bekerja dengan Kolaboratif: Menghormati waktu dan 
kontribusi kolega dalam proyek bersama, memberikan 
ruang bagi pendapat dan ide mereka, adalah tanda 
kesabaran dalam kolaborasi. 

Perkuat Keseimbangan Kehidupan Kerja dan Pribadi: 
Mengatasi kelebihan beban kerja atau menghadapi tekanan 
kerja dapat menguji kesabaran. Tetapkan batas antara 


63 


Karakter Kepribadian Muslim 


pekerjaan dan kehidupan pribadi untuk menjaga 
keseimbangan. 

13. Ambil Istirahat yang Diperlukan: Memberi diri Anda waktu 
untuk istirahat dan melepaskan tekanan adalah bagian dari 
kesabaran dalam menghadapi tekanan kerja. 

14. Belajar dari Pengalaman: Secara berkala, tinjau dan 
refleksikan bagaimana Anda telah mengatasi situasi yang 
menantang dengan kesabaran. Pelajari dari pengalaman 
tersebut untuk meningkatkan kemampuan Anda. 


Menerapkan kesabaran dalam pekerjaan dan karier adalah 
investasi jangka panjang yang dapat membantu Anda tumbuh 
secara profesional dan pribadi. Ini membantu Anda menjaga 
produktivitas, mengelola stres, dan mencapai tujuan yang lebih 
besar. 


H. Kontribusi Kesabaran dalam Mewujudkan 
Tujuan dan Impian 


Kesabaran memiliki peran krusial dalam mewujudkan 
tujuan dan impian. Tanpa kesabaran, bisa sulit untuk bertahan 
dan tetap berusaha dalam menghadapi rintangan, kemunduran, 
dan tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan mencapai 
tujuan. Berikut adalah beberapa kontribusi kesabaran dalam 
mewujudkan tujuan dan impian: 


1. Menghadapi Rintangan dengan Tenang: Dalam perjalanan 
mencapai tujuan, hampir pasti Anda akan menghadapi 
rintangan atau hambatan. Kesabaran membantu Anda 
menjaga ketenangan dan menghadapi rintangan dengan 
sikap yang positif. 

2. Bertahan dalam Waktu yang Sulit: Ada periode ketika 
kemajuan terasa lambat atau bahkan tidak terlihat sama 
sekali. Kesabaran memungkinkan Anda untuk tetap 


64 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


berusaha dan bekerja keras bahkan saat hasilnya belum 
terlihat. 

Menjaga Semangat: Dalam perjalanan menuju tujuan, 
semangat bisa naik dan turun. Kesabaran membantu Anda 
menjaga semangat dan dedikasi bahkan ketika situasi tidak 
mendukung. 

Mengatasi Kegagalan: Kegagalan adalah bagian dari 
perjalanan meraih tujuan. Kesabaran membantu Anda 
merespons kegagalan dengan kepala yang dingin, 
melihatnya sebagai pelajaran, dan terus berusaha. 
Pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan: Mencapai 
tujuan seringkali memerlukan pengembangan keterampilan 
dan pengetahuan. Kesabaran memungkinkan Anda untuk 
melalui proses pembelajaran yang kadang memakan waktu 
dan kompleks. 

Pencapaian yang Lebih Berarti: Tujuan yang dikejar dengan 
kesabaran cenderung lebih bermakna karena melibatkan 
usaha dan dedikasi yang berkelanjutan. Kesenangan yang 
diperoleh dari pencapaian tersebut lebih dalam. 
Membangun Kepercayaan Diri: Kesabaran memungkinkan 
Anda untuk mengatasi ketidakpastian dan kegagalan 
dengan cara yang konstruktif. Hal ini membantu 
membangun rasa percaya diri dalam kemampuan Anda 
mengatasi hambatan. 

Membangun Disiplin dan  Ketekunan: Kesabaran 
memerlukan disiplin dan ketekunan untuk terus berusaha 
meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Ini membantu 
Anda membangun sifat-sifat ini yang penting dalam 
mencapai tujuan. 

Pentingkan Kualitas Daripada Kuantitas: Kesabaran 
membantu Anda memprioritaskan kualitas atas kuantitas. 
Anda cenderung lebih berhati-hati dan fokus pada detil 
penting dalam usaha Anda. 

Menghindari Keputusan Impulsif: Kesabaran membantu 
Anda menghindari mengambil keputusan impulsif yang 


65 


Karakter Kepribadian Muslim 


mungkin merugikan tujuan jangka panjang Anda. Anda 
memberikan diri waktu untuk mempertimbangkan pilihan 
dengan bijaksana. 

11. Menghindari Tekanan dan Stres Berlebihan: Kesabaran 
membantu Anda menghindari tekanan yang tidak perlu dan 
stres berlebihan yang dapat menghambat kreativitas dan 
produktivitas Anda. 

12. Memiliki Pemahaman yang Lebih Mendalam: Kesabaran 
memungkinkan Anda untuk merenung dan memahami 
lebih dalam tentang tujuan dan impian Anda, serta mengapa 
mereka penting bagi Anda. 


Dengan mengembangkan dan menerapkan kesabaran 
dalam perjalanan mencapai tujuan dan impian, Anda 
mempersiapkan diri Anda untuk menghadapi tantangan dan 
meraih hasil yang lebih bermakna. Kesabaran adalah kualitas 
penting yang membantu Anda tetap fokus, teguh, dan 
berkembang dalam perjalanan hidup Anda. Wallahu A'lam. 


66 


Karakter Kepribadian Muslim 


BAB 4 
: —2Pl AS 2D. : 
KETEKUNANDAPAMIBADAH 


Dalam dinamika kehidupan modern yang penuh dengan 
tuntutan dan distraksi, mempertahankan ketekunan dalam 
ibadah menjadi sebuah tantangan yang mendasar. Ketika 
teknologi, pekerjaan, dan gaya hidup modern dengan cepat 
mengisi setiap aspek kehidupan, mempertahankan hubungan 
spiritual yang mendalam dengan Tuhan memerlukan tekad yang 
kuat dan strategi yang bijaksana. Ketekunan dalam ibadah, 
sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan dedikasi dalam 
menjalankan ajaran agama, tidak hanya relevan tetapi juga 
esensial dalam meraih keseimbangan antara urusan dunia dan 
akhirat. Tulisan pada bab ini akan mengulas tantangan dan 
strategi untuk mengembangkan ketekunan dalam ibadah dalam 
konteks kehidupan modern yang kompleks dan dinamis. Dengan 
pemahaman yang mendalam dan tindakan yang tepat, kita dapat 
meraih kedalaman spiritual dalam ibadah di tengah gemuruh 
zaman ini. 


A. Pengertian Ketekunan dalam Ibadah 


Ketekunan dalam ibadah merujuk pada kualitas atau sikap 
yang menunjukkan upaya dan kesungguhan yang tinggi dalam 


67 


Karakter Kepribadian Muslim 


menjalankan kewajiban agama secara konsisten dan 
berkesinambungan. Ini melibatkan kesediaan untuk meluangkan 
waktu dan usaha secara teratur untuk beribadah, tanpa 
terpengaruh oleh godaan atau tantangan yang mungkin muncul. 
Ketekunan dalam ibadah juga mencerminkan kesabaran dan 
keteguhan hati dalam menghadapi rintangan atau hambatan yang 
mungkin timbul selama perjalanan spiritual. 


Ketekunan dalam ibadah dapat ditunjukkan dalam berbagai 
bentuk, seperti: 


1. Konsistensi: Menjalankan ibadah secara teratur tanpa 
terpengaruh oleh situasi atau perasaan. Ini mencakup 
menjalankan shalat, membaca Al-Guran, dan beribadah 
lainnya pada waktu-waktu yang telah ditentukan. 

2. Ketekunan dalam Kebersihan: Menjaga kebersihan fisik dan 
mental sebagai bagian dari kesiapan untuk beribadah. Ini 
termasuk membersihkan diri sebelum shalat, serta menjaga 
pikiran dari pikiran yang negatif atau distraktif saat 
beribadah. 

3. Ketekunan dalam Pemahaman: Mengupayakan pemahaman 
yang lebih mendalam tentang ajaran agama dan makna 
ibadah. Ini membantu seseorang merasa lebih terhubung 
dengan tujuan dan nilai-nilai spiritual dari ibadah yang 
dijalankan. 

4. Ketekunan dalam Mengatasi Gangguan: Mampu 
menghadapi gangguan atau hambatan yang mungkin 
mengganggu ibadah, seperti pekerjaan, kewajiban keluarga, 
atau faktor lainnya, dengan cara yang bijak dan tetap 
memprioritaskan ibadah. 

5. Ketekunan dalam Dzikir dan Refleksi: Meluangkan waktu 
untuk berdzikir (mengingat Allah) dan merenungkan arti 
dan tujuan dari ibadah yang dilakukan. 

6. Ketekunan dalam Mengembangkan Budi Pekerti: Bukan 
hanya berfokus pada aspek ritual, tetapi juga 


68 


Karakter Kepribadian Muslim 


mengupayakan perkembangan karakter dan moral yang 
lebih baik sebagai hasil dari pelaksanaan ibadah. 

7. Ketekunan dalam Memahami Tujuan Ibadah: Memahami 
bahwa ibadah bukan hanya tentang pelaksanaan fisik 
semata, tetapi juga tentang pengembangan hubungan yang 
lebih dalam dengan Tuhan, pemurnian diri, dan 
pertumbuhan spiritual. 


Ketekunan dalam ibadah sangat penting dalam membangun 
hubungan yang kuat antara individu dan Tuhan, serta membentuk 
kebiasaan-kebiasaan baik yang mengarah pada pengembangan 
pribadi yang positif. 


Terdapat beberapa ayat dalam Al-Our'an yang menekankan 
pentingnya ketekunan dalam beribadah dan kesungguhan dalam 
menjalankan ajaran agama. Berikut adalah beberapa contoh ayat 
yang relevan: 


Surah Al-Bagarah, Ayat 45: 

A2 LG na ng yg 
ve IS VI 3S G3 3aldI3 KJL Ieinata lg 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan 


Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu', 


Surah Al-Imran, Ayat 200: 


& 
c 
sj Pa 2.9 


KI AI Ipa Ialoalos Inlo3 Im Iakale Comal Lili, 


3 23 
Gam .. 
(ED 5D 
: 


(Bi) 


Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di 


69 


Karakter Kepribadian Muslim 


perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, 
supaya kamu beruntung. 


Surah Al-Ma'arij, Ayat 5-7: 


Din Ok Ang @Ilat Iin ob 
Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. 
Sesungguhnya mereka memandang siksaaan itu jauh 
(mustahil). sedangkan Kami memandangnya dekat (mungkin 
terjadi). 


Surah Al-A'taf, Ayat 170-171: 


PE Pe Aa UNA Da Se 3 aa Pan Ha - 
Ga kb Ty BIS Ipth yu TR oa 


ar 38E2 oo MTI 4GEL 52 Ia 


R3 AS Indbs AB At 13 Ja tas ih e C3 ball 
( en ena 


Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al kitab 
(Taurat) serta mendirikan shalat, (akan diberi pahala) 
karena Sesungguhnya Kami tidak menyia-nyiakan pahala 
orang-orang yang Mengadakan perbaikan. Dan (ingatlah), 
ketika Kami mengangkat bukit ke atas mereka seakan-akan 
bukit itu naungan awan dan mereka yakin bahwa bukit itu 
akan jatuh menimpa mereka. (dan Kami katakan kepada 
mereka): "Peganglah dengan teguh apa yang telah Kami 
berikan kepadamu, serta ingatlah selalu (amalkanlah) apa 
yang tersebut di dalamnya supaya kamu menjadi orang- 
orang yang bertakwa”. 


Surah Al-Ankabut, Ayat 69: 


70 


Karakter Kepribadian Muslim 


La RA Sa SR ae MMA AA . 
Dos Wl Og Ulas (end UE Lyatae Gal 
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka 
jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar 
beserta orang-orang yang berbuat baik. 


Surah Al-Fussilat, Ayat 30-32: 


di 32 2 » 4 Tu 908 - “ae 


LA ale Ip Lanal S5 
22 wo — 3203 Lo To ara 0. EA LG 
SD gas KKS Dl LA Taialg IL Ng IL 


£ - pra aa no) 3 2 212 A3 1 
ea asi ARIS UU S3 PI & Ba 3 SL 


Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami 
ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian 
mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan 
mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa 
sedih: dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah 
dijanjikan — Allah kepadamu". Kamilah  pelindung- 
pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat: di 
dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan 
memperoleh (pula) di dalamnya apa yang kamu minta 
sebagai hidangan (bagimu) dari Tuhan yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 


B. Makna Kedalaman dalam Ibadah 


Kedalaman dalam ibadah merujuk pada dimensi yang lebih 
dalam dan bermakna dari aktivitas ibadah. Ini melibatkan 


71 


Karakter Kepribadian Muslim 


pemahaman, penghayatan, dan perasaan yang mendalam tentang 
hubungan seseorang dengan Tuhan dan ajaran agama. Lebih dari 
sekadar menjalankan ritual atau kewajiban fisik, kedalaman 
dalam ibadah melibatkan aspek-aspek berikut: 


T, 


Pemahaman yang Mendalam: Kedalaman dalam ibadah 
melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran 
agama, makna dari ibadah yang dilakukan, dan tujuan dari 
aktivitas tersebut. Ini memungkinkan seseorang untuk 
merasa terhubung dengan nilai-nilai spiritual yang lebih 
tinggi. 

Kesadaran Penuh: Beribadah dengan kedalaman berarti 
hadir sepenuhnya dalam momen tersebut, tanpa distraksi 
atau pikiran yang melayang-layang. Ini melibatkan fokus 
penuh pada aktivitas ibadah yang sedang dilakukan, 
sehingga menghasilkan pengalaman yang lebih intens dan 
bermakna. 

Kehadiran  Batiniah: Kedalaman — dalam ibadah 
mengharuskan seseorang hadir tidak hanya secara fisik, 
tetapi juga secara mental dan emosional. Ini mencakup 
mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Tuhan 
dalam setiap gerakan dan kata yang kita ucapkan selama 
ibadah. 

Penghayatan Emosional: Ibadah yang mendalam 
melibatkan penghayatan emosional yang kuat. Ini bisa 
meliputi rasa syukur, pengharapan, takut, atau kasih sayang 
yang tulus terhadap Tuhan. Pengalaman emosional ini 
dapat memperdalam rasa ikatan kita dengan Allah. 

Refleksi dan Kontemplasi: Menghabiskan waktu untuk 
merenung dan berkontemplasi tentang makna ibadah, 
ajaran agama, dan keberadaan kita dalam konteks yang 
lebih luas. Ini membantu mengembangkan pemahaman 
yang lebih dalam tentang diri kita dan hubungan kita 
dengan Tuhan. 


2 


Karakter Kepribadian Muslim 


6. Transformasi Pribadi: Kedalaman dalam ibadah tidak hanya 
tentang pelaksanaan ritual, tetapi juga tentang bagaimana 
ibadah tersebut mengubah pribadi kita. Ibadah yang 
mendalam seharusnya mempengaruhi perilaku, karakter, 
dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. 

7. Kesederhanaan dan Ketulusan: Kedalaman dalam ibadah 
juga berhubungan dengan kesederhanaan dan ketulusan 
dalam niat dan tindakan kita. Ibadah yang tulus dan 
sederhana menunjukkan bahwa kita berinteraksi dengan 
Tuhan dengan hati yang bersih dan tulus. 


Dengan mempraktikkan ibadah dengan kedalaman, 
seseorang dapat mengalami pengalaman spiritual yang lebih 
dalam, lebih bermakna, dan lebih memengaruhi perkembangan 
pribadi dan hubungan dengan Tuhan. 


C. Ketekunan dalam Ibadah dalam Ajaran 
Agama Islam 


Ketekunan dalam ibadah adalah salah satu konsep penting 
dalam ajaran agama Islam. Ini mencakup kesungguhan, 
konsistensi, dan kesabaran dalam menjalankan kewajiban dan 
amalan agama secara teratur dan tekun. Ketekunan dalam ibadah 
mengarah pada pengembangan hubungan yang lebih kuat dengan 
Allah, pertumbuhan spiritual, dan peningkatan karakter pribadi. 
Beberapa aspek penting ketekunan dalam ibadah dalam ajaran 
agama Islam meliputi: 


1. Ketepatan Waktu: Muslim diajarkan untuk menjalankan 
ibadah pada waktu yang telah ditentukan dengan 
ketepatan. Misalnya, menjalankan shalat lima waktu pada 
waktunya, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan 
melaksanakan ibadah-ibadah lain pada waktu yang telah 
ditentukan. 


73 


Karakter Kepribadian Muslim 


Konsistensi: Ketekunan dalam ibadah membutuhkan 
konsistensi dalam melaksanakan berbagai amalan agama. 
Ini mencakup menjalankan shalat, membaca Al-Ouran, 
bersedekah, dan melakukan amal kebaikan lainnya secara 
teratur dan berkelanjutan. 

Ketekunan dalam Pemahaman: Mengembangkan 
pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran agama 
dan makna dari ibadah yang dilakukan. Memahami tujuan 
dan nilai-nilai spiritual dari ibadah dapat memberikan 
motivasi yang lebih besar untuk beribadah dengan tekun. 
Ketekunan dalam Kesederhanaan: Islam mendorong 
umatnya untuk menjalani hidup dengan sederhana dan 
tulus. Ketekunan dalam ibadah mencakup menjalani hidup 
dengan sikap tulus dan rendah hati, tanpa memperlihatkan 
atau mencari pujian dari orang lain. 

Ketekunan dalam Kesabaran: Ketekunan dalam ibadah 
mengharuskan adanya kesabaran dalam menghadapi 
tantangan dan cobaan. Tantangan tersebut bisa berasal dari 
lingkungan, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari yang 
mungkin mengganggu pelaksanaan ibadah. 

Ketekunan dalam Pengendalian Diri: Selain dari aspek 
ritual, ketekunan dalam ibadah juga berhubungan dengan 
pengendalian diri terhadap hawa nafsu dan keinginan yang 
negatif. Ini mencakup mengendalikan kemarahan, 
keserakahan, dan perilaku negatif lainnya. 

Ketekunan dalam Dzikir dan Doa: Meluangkan waktu untuk 
berdzikir (mengingat Allah) dan berdoa adalah bagian 
penting dari ibadah dalam Islam. Ketekunan dalam 
melakukannya dapat membantu seseorang tetap terhubung 
dengan Tuhan sepanjang waktu. 

Ketekunan dalam Pengembangan Karakter: Ibadah yang 
tekun seharusnya mencerminkan dalam perkembangan 
karakter yang lebih baik. Ini termasuk menjaga etika, 
kejujuran, keadilan, dan sikap baik terhadap sesama 
manusia. 


74 


Karakter Kepribadian Muslim 


Ketekunan dalam ibadah dalam ajaran agama Islam adalah 
cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengarahkan 
hidup menuju tujuan spiritual. Ibadah yang dilakukan dengan 
ketekunan membantu umat Islam untuk tumbuh dalam keimanan, 
penghormatan, dan ketagwaan kepada Allah. 


D. Strategi Meningkatkan Ketekunan dalam 
Ibadah 


Meningkatkan ketekunan dalam ibadah memerlukan upaya 
dan strategi yang baik. Berikut beberapa strategi yang dapat 
membantu meningkatkan ketekunan dalam menjalankan ibadah: 


1. Tetapkan Niat yang Jelas: Sebelum menjalankan ibadah, 
tetapkan niat yang jelas dan tulus untuk beribadah hanya 
karena Allah. Memahami tujuan ibadah sebagai bentuk 
pengabdian kepada-Nya akan membantu Anda 
menjalankannya dengan lebih tekun. 

2. Rencanakan Waktu dan Rutinitas: Tetapkan jadwal rutin 
untuk ibadah, seperti shalat lima waktu, membaca Al- 
Ouran, dan ibadah tambahan lainnya. Memiliki jadwal yang 
terencana akan membantu Anda menjaga konsistensi dalam 
ibadah sehari-hari. 

3. Pahami Makna Ibadah: Usahakan untuk memahami makna 
dari ibadah yang Anda jalankan. Pemahaman yang lebih 
dalam tentang tujuan dan nilai-nilai spiritual dari ibadah 
akan memberikan motivasi tambahan untuk 
melaksanakannya dengan tekun. 

4. Buat Lingkungan yang Mendukung: Ciptakan lingkungan di 
sekitar Anda yang mendukung ibadah. Tempatkan 
perlengkapan ibadah seperti sajadah, Al-Guran, dan buku 
doa di tempat yang mudah dijangkau, sehingga Anda 
merasa terinspirasi untuk beribadah. 


75 


Karakter Kepribadian Muslim 


5. Jangan Biarkan Penundaan Menguasai: Usahakan untuk 
menjalankan ibadah sesegera mungkin setelah waktunya 
tiba. Tundaan hanya dapat mengurangi motivasi dan 
kesempatan untuk beribadah dengan khidmat. 

6. Dorong Diri untuk Konsentrasi: Saat menjalankan ibadah, 
coba fokus sepenuhnya pada aktivitas tersebut. Hindari 
pikiran yang melayang-layang atau gangguan lainnya. Ini 
akan membantu Anda mengalami kedalaman dalam ibadah. 

7. Berkumpul dengan Orang Beriman: Bergabunglah dengan 
komunitas atau kelompok yang mendukung ibadah dan 
pertumbuhan spiritual. Berinteraksi dengan orang-orang 
yang memiliki komitmen serupa dapat memberikan 
dorongan positif. 

8. Berdoa untuk Kekuatan dan Ketekunan: Selalu berdoa 
kepada Allah untuk memberikan Anda kekuatan, kesabaran, 
dan ketekunan dalam menjalankan ibadah. Memohon 
bantuan-Nya adalah langkah penting dalam memperkuat 
tekad Anda. 

9. Pahami Tantangan dan Temukan Solusi: Kenali tantangan 
atau hambatan yang mungkin menghalangi ketekunan Anda 
dalam ibadah. Identifikasi solusi yang mungkin untuk 
mengatasi masalah tersebut, seperti mengatur waktu 
dengan bijak atau menghindari gangguan. 

10. Belajar dari Kejadian: Perhatikan bagaimana ibadah 
memengaruhi hidup Anda secara keseluruhan. Ketika Anda 
melihat manfaat dan perubahan positif yang dihasilkan dari 
ketekunan dalam ibadah, ini akan memotivasi Anda untuk 
terus melanjutkannya. 


Ingatlah bahwa meningkatkan ketekunan dalam ibadah 
adalah perjalanan yang berkelanjutan. Konsistensi dan kesabaran 
adalah kunci dalam mengembangkan hubungan yang lebih dalam 
dengan Allah melalui ibadah 


16 


Karakter Kepribadian Muslim 


E. Tantangan-Tantangan dalam Menjaga 


Ketekunan Dalam Ibadah 


Menjaga ketekunan dalam ibadah seringkali melibatkan 


berbagai tantangan yang dapat mengganggu konsistensi dan 
kesungguhan seseorang. Beberapa tantangan yang mungkin 
dihadapi dalam menjaga ketekunan dalam ibadah termasuk: 


1. 


Gangguan Lingkungan: Lingkungan sekitar yang bising atau 
penuh gangguan dapat membuat sulit untuk berkonsentrasi 
saat beribadah. Tantangan ini bisa berupa suara dari 
televisi, suara lalu lintas, atau aktivitas sekitar lainnya. 
Kehidupan Sibuk: Rutinitas sehari-hari yang padat, 
pekerjaan, pendidikan, dan tanggung jawab lainnya dapat 
membuat sulit untuk mengalokasikan waktu yang cukup 
untuk beribadah dengan tekun. 

Ketidakmampuan Mengendalikan Diri: Tantangan ini 
berhubungan dengan kesulitan dalam mengendalikan hawa 
nafsu dan kecenderungan terhadap perilaku yang negatif. 
Hal ini bisa mempengaruhi kualitas dan fokus dalam 
ibadah. 

Kehilangan Motivasi: Terkadang, seseorang mungkin 
merasa kurang termotivasi untuk menjalankan ibadah, 
terutama jika perasaan khidmat dan khusyuk tidak selalu 
hadir. 

Rasa Bosan atau Monoton: Rutinitas yang monoton dapat 
menyebabkan rasa bosan dalam menjalankan ibadah yang 
sama setiap hari, sehingga mengurangi semangat dan 
ketekunan. 

Godaan Dunia: Daya tarik materi dan kenikmatan dunia 
bisa menjadi godaan yang mengganggu ibadah dan 
mengurangi ketekunan. Misalnya, kesibukan dengan 
hiburan atau perasaan tergoda oleh kemewahan dunia. 
Ketidakpastian dan Rintangan Hidup: Tantangan hidup 
seperti ujian, kesulitan keuangan, atau masalah pribadi 
dapat mengganggu konsentrasi dan fokus dalam ibadah. 


11 


Karakter Kepribadian Muslim 


8. Kurangnya Pemahaman: Ketidakpahaman terhadap makna 
dan tujuan ibadah dapat membuat seseorang kehilangan 
rasa keterikatan dan kesungguhan dalam menjalankannya. 

9. Kehilangan Prioritas: Pada saat tertentu, individu dapat 
kehilangan fokus pada prioritas rohaniah dan lebih fokus 
pada urusan dunia, yang mengganggu ketekunan dalam 
ibadah. 

10. Ketidakpastian Spiritual: Tantangan dalam perkembangan 
spiritual dapat membuat seseorang merasa jauh dari Allah 
atau mengalami kebingungan tentang kepercayaan. 


Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kesadaran, 
upaya, dan strategi yang tepat. Beberapa langkah yang dapat 
diambil meliputi merencanakan waktu dengan bijak, menciptakan 
lingkungan yang mendukung, mengembangkan disiplin diri, 
mencari motivasi dari Al-Guran dan hadis, berkomunikasi dengan 
orang-orang beriman, serta terus belajar dan meningkatkan 
pemahaman tentang agama. 


F. Strategi Mengatasi Hambatan Agar Tetap 
Tekun dalam Ibadah 


Mengatasi hambatan agar tetap tekun dalam ibadah 
memerlukan kemauan, kesabaran, dan usaha yang kuat. Berikut 
beberapa strategi yang dapat membantu Anda mengatasi 
hambatan dan tetap tekun dalam menjalankan ibadah: 


1. Tetapkan Niat yang Kuat: Ingatkan diri Anda akan tujuan 
ibadah yang tulus, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan 
meraih rahmat-Nya. Tetapkan niat yang kuat dan tulus 
dalam setiap ibadah yang Anda jalankan. 

2. Rencanakan Waktu dan Rutinitas: Buatlah jadwal rutin 
untuk ibadah dan usahakan untuk mematuhinya. 


78 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Memprioritaskan waktu ibadah di tengah kesibukan sehari- 
hari akan membantu Anda tetap tekun. 

Hadapi Gangguan Lingkungan: Ciptakan lingkungan yang 
kondusif untuk ibadah. Matikan gangguan seperti televisi 
atau ponsel, dan pilih tempat yang tenang dan bebas 
gangguan untuk beribadah. 

Latih Konsentrasi dan Fokus: Latih diri Anda untuk 
berkonsentrasi dan fokus saat beribadah. Ini dapat dicapai 
dengan praktik teratur, meditasi, atau teknik relaksasi yang 
sesuai dengan ajaran Islam. 

Berdoa untuk Ketekunan: Minta bantuan Allah untuk 
memberikan Anda ketekunan dalam ibadah. Berdoa untuk 
kekuatan, ketabahan, dan motivasi yang tulus dalam 
melaksanakan ibadah. 

Variasi dan Kreativitas: Cari cara baru untuk menjalankan 
ibadah agar tidak merasa monoton. Misalnya, Anda bisa 
mencoba membaca tafsir Al-Guran, menghadiri pengajian, 
atau mengikuti kelas agama untuk memperkaya 
pengalaman ibadah. 

Atasi Perasaan Bosan: Jika merasa bosan, ingatkan diri 
Anda tentang tujuan ibadah dan manfaat spiritual yang 
Anda peroleh. Berbicara dengan seorang guru agama atau 
sesama yang beriman juga bisa membantu mengatasi 
perasaan bosan. 

Perkuat Pemahaman: Perdalam pemahaman Anda tentang 
makna dan tujuan ibadah. Semakin Anda memahami ajaran 
agama, semakin besar kemungkinan Anda akan merasa 
terhubung dengan ibadah tersebut. 

Jadikan Teman Sebagai Motivasi: Berteman dengan orang- 
orang yang memiliki komitmen agama yang kuat bisa 
memberikan dorongan positif dan saling memotivasi dalam 
menjalankan ibadah. 

Ingat Manfaat dan Kebaikan: Selalu ingatkan diri Anda pada 
manfaat dan kebaikan yang Anda peroleh dari ibadah. 


79 


Karakter Kepribadian Muslim 


Mengenang pengalaman positif yang telah Anda rasakan 
saat beribadah bisa menjadi motivasi tambahan. 

11. Jaga Keseimbangan Hidup: Mengelola keseimbangan antara 
dunia dan akhirat sangat penting. Pastikan Anda tidak 
terlalu terlibat dalam urusan dunia sehingga mengabaikan 
ibadah. 

12. Bersyukur atas Kemampuan: Bersyukurlah atas 
kesempatan dan kemampuan yang diberikan Allah kepada 
Anda untuk beribadah. Ini akan membantu Anda 
menghargai setiap kesempatan untuk mendekatkan diri 
kepada-Nya. 

13. Jangan Putus Asa: Ketekunan adalah perjalanan yang 
berkelanjutan. Jika Anda mengalami kesulitan atau jatuh 
dalam menjaga ketekunan, jangan putus asa. Berdoa, 
beristighfar, dan berusaha kembali dengan tekad yang lebih 
kuat. 


Mengatasi hambatan agar tetap tekun dalam ibadah 
memerlukan komitmen yang tulus dan upaya yang berkelanjutan. 
Dengan strategi dan tekad yang kuat, Anda dapat melewati 
hambatan tersebut dan menjalankan ibadah dengan konsistensi 
dan kesungguhan. 


G. Ketekunan dalam Ibdah Dalam Kehidupan 
Moderen 


Ketekunan dalam ibadah tetap relevan dan penting dalam 
kehidupan modern, meskipun tantangan dan dinamika kehidupan 
saat ini mungkin berbeda dengan zaman sebelumnya. Dalam 
kehidupan modern yang serba sibuk dan penuh distraksi, 
ketekunan dalam ibadah dapat menjadi landasan yang kuat bagi 
perkembangan spiritual dan keseimbangan hidup. Berikut adalah 
cara bagaimana ketekunan dalam ibadah dapat diterapkan dalam 
kehidupan modern: 


80 


Karakter Kepribadian Muslim 


Manajemen Waktu yang Efektif: Dalam dunia yang sibuk, 
manajemen waktu yang baik menjadi kunci untuk menjaga 
ketekunan dalam ibadah. Buat jadwal yang teratur dan 
alokasikan waktu khusus untuk ibadah dalam kegiatan 
harian Anda. 

Pemanfaatan Teknologi dengan Bijak: Meskipun teknologi 
dapat menjadi sumber distraksi, Anda juga dapat 
memanfaatkannya untuk meningkatkan ketekunan dalam 
ibadah. Aplikasi, podcast, dan sumber online lainnya dapat 
membantu Anda mengakses informasi dan panduan agama 
dengan mudah. 

Rutinitas Harian yang Seimbang: Tetapkan rutinitas harian 
yang seimbang antara tuntutan dunia dan kewajiban agama. 
Prioritaskan ibadah tanpa mengabaikan tanggung jawab 
sehari-hari. 

Berinovasi dalam Ibadah: Jangan takut untuk berinovasi 
dalam ibadah Anda. Misalnya, gunakan media sosial untuk 
berbagi konten religius yang bermanfaat atau ikuti kelas 
agama online untuk mendalami pemahaman Anda. 
Beribadah dalam Kelompok: Bergabung dengan kelompok 
atau komunitas yang memiliki fokus pada ibadah dapat 
memberikan dukungan sosial dan memotivasi Anda untuk 
tetap tekun. 

Istirahat dan Self-Care: Pastikan Anda merawat tubuh dan 
pikiran Anda. Istirahat yang cukup, pola makan yang sehat, 
dan olahraga dapat membantu menjaga keseimbangan 
mental dan fisik, serta mendukung ibadah dengan lebih 
baik. 

Kontemplasi dan Refleksi: Tetapkan waktu untuk 
kontemplasi dan refleksi. Menghabiskan waktu untuk 
merenungkan tujuan hidup dan menghubungkan diri 
dengan Tuhan melalui ibadah pribadi dapat memberikan 
kedalaman spiritual. 


81 


Karakter Kepribadian Muslim 


8. Mengatasi Tantangan Modern: Ketekunan dalam ibadah 
juga mengharuskan kita mengatasi tantangan modern 
seperti stres, kecemasan, dan perasaan terlalu terikat pada 
materi. Ibadah yang konsisten dapat membantu kita 
menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan bermakna. 

9. Berkomunikasi dengan Ahli Agama: Jika Anda menghadapi 
keraguan atau kesulitan dalam menjalankan ibadah di 
tengah kehidupan modern, berbicaralah dengan ahli agama 
yang dapat memberikan panduan dan nasihat sesuai 
dengan konteks saat ini. 

10. Melibatkan Keluarga: Libatkan keluarga dalam ibadah dan 
keseharian. Ini dapat menciptakan lingkungan yang 
mendukung ketekunan dalam ibadah dan memperkuat 
nilai-nilai spiritual di dalam rumah. 


Dengan menyesuaikan dan mengintegrasikan ibadah ke 
dalam kehidupan modern, Anda dapat memelihara ketekunan 
dalam ibadah dan mengembangkan hubungan yang lebih dalam 
dengan Allah dalam situasi yang beragam dan dinamis. Wallahu 
A'lam. 


82 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dalam perjalanan hidup manusia, terdapat banyak aspek 
yang menguji kekuatan iman, keyakinan, dan pandangan hidup. 
Salah satu konsep sentral dalam berbagai agama dan kepercayaan 
adalah tawakkal, suatu bentuk kepercayaan dan ketergantungan 
penuh pada kehendak Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Tawakkal 
melampaui sekadar harapan dan usaha manusia, melibatkan 
aspek spiritual yang mendalam yang membentuk landasan bagi 
bagaimana seseorang merencanakan dan menghadapi peristiwa 
hidup. 


Tulisan pada bab ini akan menjelaskan dan menggali lebih 
dalam tentang konsep tawakkal, dari akar historisnya hingga 
implikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari. Tawakkal, 
yang sering kali diterjemahkan sebagai "berserah diri kepada 
Allah" dalam konteks Islam, juga memiliki makna serupa dalam 
berbagai kepercayaan dan agama lainnya. Kita akan menyelami 
esensi tawakkal sebagai penerimaan atas kehendak ilahi, serta 
menggali bagaimana konsep ini memengaruhi pandangan 
manusia terhadap usaha, keteguhan, dan kepasrahan. 


83 


Karakter Kepribadian Muslim 


A. Pengertian Tawakkal 


Tawakkal adalah konsep penting dalam banyak agama dan 
kepercayaan, terutama dalam Islam. Istilah ini berasal dari akar 
kata Arab "US," (wakala), yang berarti "mempercayakan" atau 
"menyerahkan." Secara harfiah, tawakkal merujuk pada tindakan 
melepaskan diri dari kekhawatiran dan kecemasan terhadap hasil 
suatu peristiwa, serta sepenuhnya menggantungkan diri pada 
kehendak dan rencana Tuhan atau Yang Maha Kuasa. 


Hakikat tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada 
Allah azza wa jalla, membersihkannya dari ikhtiar yang keliru, 
dan tetap menapaki kawasan-kawasan hukum dan ketentuan. 
Dengan demikian, hamba percaya dengan bagian Allah SWT. 
Untuknya, Apa yang ditentukan Allah SWT. untuknya, ia yakin 
pasti akan memperolehnya. Sebaliknya, apa yang tidak ditentukan 
Allah SWT. untuknya, diapun yakin pasti tidak memperolehnya 
(Rosihon, 2010:89). 


Tawakal merupakan amalan dan wubudiyah (baca, 
penghambaan) hati dengan menyandarkan segala sesuatu hanya 
kepada Allah, tsigah terhadap-Nya, berlindung hanya kepada-Nya 
dan ridha atas sesuatu yang menimpa dirinya, berdasarkan 
keyakinan bahwa Allah akan memberikannya segala “kecukupan' 
bagi dirinya, dengan tetap melaksanakan usaha keras untuk dapat 
memperolehnya (Mahmud, 2003:39). Tawakkal itu adalah 
menyerahkan diri kepada Allah swt setelah berusaha keras dan 
berikhtiar serta bekerja sesuai dengan kemampuan dan 
mengikuti sunnah Allah yang Dia tetapkan. 


Dalam konteks agama, tawakkal melibatkan keyakinan yang 
dalam bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik 
sukses maupun kegagalan, telah ditentukan oleh kebijaksanaan 
dan keadilan ilahi. Ini bukanlah pengabaian terhadap tanggung 
jawab atau usaha manusia, tetapi lebih kepada pengakuan atas 


84 


Karakter Kepribadian Muslim 


keterbatasan manusia dan kepercayaan bahwa hasil akhir ada 
dalam kendali yang lebih tinggi. 


Tawakkal melibatkan beberapa aspek penting: 


1. Keteguhan Iman: Tawakkal melibatkan mempercayai 
bahwa Tuhan adalah Pencipta dan Pengatur segala hal. 
Keyakinan ini memperkuat ikatan spiritual dan 
memperdalam iman seseorang dalam menghadapi berbagai 
situasi. 

2. Ketidakpastian Dunia: Manusia memiliki keterbatasan 
dalam merencanakan dan mengendalikan nasibnya. 
Tawakkal mengajarkan bahwa meskipun perencanaan dan 
usaha dilakukan, akhirnya hasil tergantung pada kehendak 
ilahi. 

3. Ketenteraman Jiwa: Dalam tawakkal, manusia melepaskan 
kekhawatiran berlebihan dan cemas yang seringkali 
menghantui kehidupan. Ini memberikan kedamaian dan 
ketenangan jiwa, karena seseorang percaya bahwa segala 
sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana terbaik Allah. 

4. Kekuatan dalam Ujian: Tawakkal membantu seseorang 
menghadapi ujian dan tantangan hidup dengan ketabahan. 
Keyakinan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik menguatkan 
individu untuk menghadapi kesulitan dengan sikap yang 
lebih positif. 

5. Ketergantungan dan Usaha: Meskipun  tawakkal 
menekankan ketergantungan pada Allah, ini tidak 
menghalangi manusia untuk berusaha dengan sungguh- 
sungguh.  Tawakkal dan usaha manusia dapat 
berdampingan sebagai bagian dari konsep yang lebih luas. 


Dalam berbagai agama dan kepercayaan, konsep serupa 


dengan tawakkal juga dapat ditemukan, meskipun mungkin 
dengan istilah yang berbeda. Dalam Kristen, misalnya, konsep 


85 


Karakter Kepribadian Muslim 


"berserah kepada Tuhan" mencerminkan ide serupa tentang 
melepaskan kendali dan mengandalkan Tuhan dalam hidup. 


Dalam keseluruhan, tawakkal mengajarkan manusia untuk 
hidup dengan sikap rendah hati, ketergantungan pada Yang Maha 
Kuasa, dan kesadaran akan adanya kebijaksanaan yang lebih 
tinggi di balik segala hal. Ini adalah pandangan yang memberi arti 
dan arah pada hidup, memberikan ketenangan di tengah-tengah 
perubahan dan tantangan yang tak terelakkan 


Tawakkal merupakan konsep yang penting dalam Islam, 
dan Al-Our'an memiliki banyak ayat yang menjelaskan tentang 
pentingnya bergantung pada Allah dan melepaskan diri kepada- 
Nya. Berikut adalah beberapa ayat Al-Our'an yang berkaitan 
dengan konsep tawakkal: 


Surah Al-Imran, Ayat 159: 


Ia Tea oa Tan Wat ES 3 Hanya La 


Cap ISP ANT 3 pangkas ab jani, ES Cash “eka 
DEL II Je 133 


Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 
berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 
sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka 
dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertawakkal kepada-Nya. (OS. Al-Imran: 159) 


Surah Al-Anfal, Ayat 2: 


86 


Karakter Kepribadian Muslim 


male Cab 153 33 H3 “&i KE 1S| Lali ke Per ra) LS) 


3 3G H5 P 
Do 3 23 Esa) mes Pep 


Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang 
bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila 
dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka 
(karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka 
bertawakkal. (OS. Al-Anfal: 2) 


Surah At-Taubah, Ayat 51: 


Jaa ST Jas yaa SMU Ii 


D di 


Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami 
melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. 
Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang 
yang beriman harus bertawakal." (OS. At-Taubah: 51) 


Surah Al-Furgan, Ayat 58: 


TA 5 Ka - »23 Ala mcd pe “Gan c 2 
AA) SA Tiang Lyon Y SI AI Ie J3 
z £ £ A 


dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang 
tidak mati, dan bertasbihlah dengan memuji-Nya. dan 
cukuplah Dia Maha mengetahui dosa-dosa hamba-hamba- 
Nya. (OS. Al-Furgan: 58) 


87 


Karakter Kepribadian Muslim 


Ini hanya beberapa contoh ayat yang berkaitan dengan 
konsep tawakkal dalam Al-9ur'an. Terdapat banyak ayat lain yang 
juga menyentuh tentang pentingnya mempercayai kehendak 
Allah dan melepaskan diri kepada-Nya dalam berbagai aspek 
kehidupan. 


B. Tawakkal Penyempurna Ikhtiar 


Kehidupan manusia tidak selamanya indah. Terkadang 
hadir di tengah-tengah kita berbagai macam masalah. Masalah 
seringkali datang secara tiba-tiba. Hadir tanpa diduga, apalagi 
memberi kabar berita. Kita tidak akan pernah lepas dari masalah. 
Masalah seperti hujan yang datang silih berganti dengan cerahnya 
matahari. Habis hujan terbitlah terang, habis terang terkadang 
turunlah hujan. Satu masalah pergi akan hadir kembali masalah 
lain yang menanti. 


Apapun masalah kita, jangan pernah menyerah. Apapun 
rintangan kita, tetaplah bertahan. Seberat apapun masalah kita, 
jangan pernah lemah. Sebanyak apapun tetesan air mata kita, 
jangan pernah larut dalam kesedihan, karena air mata tidak akan 
bisa menyelesaikan berbagai permasalah kita. Jadikan masalah 
kita sebagai media komunikasi kita bersama Allah SWT. Adukan 
beban masalah kita kepada Allah SWT. Agar Dia meringankan 
beban masalah kita. Jangan putus asa menghadapi sejuta masalah. 
Karena masih ada Allah SWT yang membuat hati kita tetap 
tersenyum. 


Allah SWT. berfirman, 

ken HP AI Je IS Ah 
“Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah maka 
cukuplah Allah sebagai penolongnya.” (OS. Ath-Thalag: 3) 


88 


Karakter Kepribadian Muslim 


Ayat yang mulia ini menunjukkan barangsiapa yang 
bergantung hati hanya kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan 
senantiasa menolongnya. Namun sebaliknya, barangsiapa 
bergantung kepada selain Allah SWT, maka Allah SWT tidak akan 
menolongnya. Rasulullah SAW. bersabda: 


Aa) ISI Ka Has Ia 
“Barangsiapa yang bergantung kepada sesuatu maka dia 


akan dibiarkan kepadanya (tidak ditolong oleh Allah Azza 
wa Jalla).” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) 


Kita semua tahu bahwa dalam hidup ini, kita harus 
berusaha keras dan melakukan segala sesuatu yang bisa kita 
lakukan untuk mencapai tujuan kita. Namun, di sisi lain, kita juga 
harus memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa segala sesuatu 
di dunia ini adalah atas kehendak Allah SWT. 


Tawakkal berarti memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu 
yang terjadi dalam hidup kita adalah atas kehendak Allah SWT. Ini 
berarti bahwa kita harus selalu berusaha untuk melakukan yang 
terbaik dalam segala hal, tetapi kita juga harus selalu 
mengandalkan Allah SWT untuk membantu kita mencapai tujuan 
kita. Namun, tawakkal bukanlah alasan untuk tidak berusaha. 
Sebaliknya, tawakkal harus menjadi penyempurna dari ikhtiar 
kita. Kita harus tetap berusaha dan melakukan segala sesuatu 
yang kita bisa lakukan untuk mencapai tujuan kita, tetapi kita juga 
harus selalu mengandalkan Allah SWT dan memohon 
pertolongan-Nya dalam segala hal. 


Kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu di dunia ini 
adalah atas kehendak Allah SWT. Kita harus berusaha dan 
melakukan segala sesuatu yang kita bisa lakukan untuk mencapai 
tujuan kita, tetapi kita juga harus selalu mengandalkan Allah SWT 
dan memohon pertolongan-Nya dalam segala hal. Dengan 


89 


Karakter Kepribadian Muslim 


melakukan ini, kita akan menjadi lebih tenang dan sabar dalam 
menghadapi rintangan dan cobaan dalam hidup kita. 


Seorang Muslim yang hidupnya senantiasa bertawakal dan 
bersandar kepada Allah SWT berkeyakinan bahwa hanya Allah 
SWT sebagai sebaik-baiknya pelindung dan merupakan 
penyempurna ikhtiar. Sebagaimana firman Allah SWT, 


La yag Y GAN AN Ae J3, 
“Dan bertawakallah kepada Allah Yang Maha Hidup (Kekal) 
Yang tidak mati.” (OS. Al-Furgan: 58) 


Os  sag AI Cia I j3 
“Dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong 
kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'” (OS. Ali 
Imran: 173) 


Rasulullah SAW. juga bersabda: 


PAS Sab TS EA AS NE OS SS 
Ca, C3 Lek 

“Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar- 
benarnya tawakal, maka kamu akan dianugerahi rizki 
sebagaimana burung diberi rizki, berangkat di pagi hari 


dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut 
penuh.” (HR. At-Tirmidzi) 


Seorang Muslim apabila setiap keluar dari rumahnya 
hendaknya mengucapkan: 


abu Y) 333 3 Ja cal Ja LS 3 AN ea 


Karakter Kepribadian Muslim 


“Dengan (menyebut) Nama Allah, aku bertawakal kepada 
Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dari Allah.” (HR. 
At-Tirmidzi) 


Dari Anas bin Malik ra berkata: Rasulullah SAW. bersabda 
kepada Fathimah ra: 


ana oo Fx pa SA Eni Pen La 
Mamat 1319 Seunei IS) Sak3 Ol cg Llnp 3 era Ol Haag La 
1 ut ih OOP Konco get 208 h Lg 
SUS BBI TI Kiat Ini aj CG 


“Apa yang menghalangimu untuk mendengar apa yang aku 
wasiatkan kepadamu? Hendaknya saat berada di pagi dan 
sore hari engkau mengucapkan, Wahai Dzat Yang Maha 
Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendiri-Nya, dengan rahmat- 
Mu aku mohon pertolongan. Perbaikilah  urusanku 
seluruhnya dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku 
walau hanya sekejap mata.” (HR. Al-Nasai) 


Terdapat redaksi serupa dari hadits Abu Bakrah ra, 
Rasulullah SAW. bersabda: Doa saat tertimpa permasalahan, 


YA Ga PI Ab gm II AS AI ES el 

SS Ya 

“Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan, maka 
janganlah Engkau menyerahkan aku kepada diriku sendiri 
meski hanya sekejap mata dan perbaikilah seluruh urusanku. 


Tiadalah yang berhak disembah selain Engkau.” (HR. Abu 
Dawud) 


Dengan demikian hendaklah kita menyerahkan segala 
permasalahan kepada Allah SWT dengan bertawakal sebagai 


91 


Karakter Kepribadian Muslim 


penyempurna ihtiar, agar kita dapat merasa tenang. Berserah diri 
kepada Allah SWT merupakan masalah penting. Orang yang 
dianugerahi sifat dan sikap ini tidak akan pernah putus asa 
menjalani kehidupan, tidak mudah menyerah menghadapi 
berbagai permasalahan. 


C. Tawakkal Dalam Perspektif Ajaran Agama 
Islam 


Dalam ajaran agama Islam, tawakkal adalah konsep kunci 
yang mencerminkan ketergantungan penuh seorang Muslim pada 
Allah (Tuhan). Tawakkal merupakan sikap mental dan spiritual 
yang melibatkan melepaskan kendali dan bergantung sepenuhnya 
pada kebijaksanaan, kuasa, dan kehendak Ilahi dalam segala hal. 
Konsep ini dijelaskan dalam Al-Gur'an dan Sunnah (ajaran dan 
tindakan Nabi Muhammad) sebagai suatu sikap yang penting 
dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 


Berikut adalah beberapa aspek tawakkal dalam perspektif 
ajaran agama Islam: 


1. Kepercayaan pada Kehendak Allah: Tawakkal menegaskan 
bahwa semua yang terjadi dalam hidup adalah karena 
kehendak Allah. Seorang Muslim meyakini bahwa 
keputusan, peristiwa, dan hasil akhir ditentukan oleh Allah 
yang Maha Bijaksana. 

2. Usaha dan Tawakkal: Islam mengajarkan bahwa seseorang 
harus berusaha dan merencanakan dengan sungguh- 
sungguh, tetapi hasil akhirnya tetap ada di tangan Allah. 
Seorang Muslim dianjurkan untuk melakukan tindakan 
yang bijaksana dan berusaha yang maksimal, tetapi dengan 
menyadari bahwa hasilnya adalah hasil dari kehendak 
Allah. 


92 


Karakter Kepribadian Muslim 


Menghadapi Cobaan dan Ujian: Tawakkal membantu 
seorang Muslim untuk menghadapi cobaan dan ujian dalam 
hidup dengan kesabaran dan keyakinan. Keyakinan bahwa 
Allah tidak akan memberikan ujian melebihi batas 
kemampuan seseorang memungkinkan seseorang untuk 
menerima ujian dengan hati yang redha. 

Penerimaan Terhadap Rezeki: Rezeki atau sustenance 
adalah anugerah Allah yang mencakup segala hal yang kita 
terima dalam hidup, baik berupa materi, kesehatan, 
keluarga, atau lainnya. Tawakkal mengajarkan untuk 
menerima rezeki dengan hati yang bersyukur dan merasa 
senang atas karunia Allah. 

Pengendalian Nafsu: Tawakkal membantu mengendalikan 
nafsu dan keinginan egois. Seorang Muslim belajar untuk 
tidak terlalu terpaku pada keberhasilan duniawi dan 
memandangnya sebagai hal yang sementara, sementara 
tujuan utama adalah mendapatkan keridhaan Allah. 
Menghindari Kekhawatiran yang Berlebihan: Konsep 
tawakkal mengajarkan agar seorang Muslim tidak terlalu 
cemas atau khawatir tentang masa depan. Keyakinan pada 
kehendak Allah membantu meredakan kekhawatiran yang 
berlebihan. 

Ketenangan Jiwa: Tawakkal membawa ketenangan dan 
ketentraman jiwa. Seorang Muslim yang benar-benar 
menerapkan tawakkal akan merasa tenang dan percaya 
bahwa Allah akan mengurus segala sesuatu dengan sebaik- 
baiknya. 

Menerima Kegagalan dan Keberhasilan: Tawakkal 
membantu seorang Muslim untuk menerima kegagalan dan 
keberhasilan dengan sikap yang tenang. Kegagalan 
bukanlah akhir dari segalanya, dan keberhasilan juga harus 
diakui sebagai anugerah dari Allah. 

Pemberdayaan Rohani: Dengan tawakkal, seorang Muslim 
dapat merasakan pemberdayaan rohani. Keyakinan pada 


93 


Karakter Kepribadian Muslim 


kehadiran Allah dalam hidup memberikan dukungan dan 
rasa aman yang lebih besar. 


Dalam ringkasnya, tawakkal adalah tentang melepaskan 
kendali dan sepenuhnya bergantung pada Allah dalam setiap 
aspek kehidupan. Ini adalah sikap yang mencerminkan 
kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan yang mendalam 
terhadap kebijaksanaan dan kuasa Ilahi. Tawakkal adalah dasar 
untuk menghadapi tantangan dan merayakan keberhasilan 
dengan rasa syukur dan kerendahan hati yang sesuai dengan 
ajaran agama Islam. 


D. Tawakkal Sebagai Sifat Religius Dalam 
Kepercayaan 


Tawakkal adalah suatu sifat religius yang mencerminkan 
keyakinan mendalam dan ketergantungan penuh seseorang pada 
Tuhan atau Yang Maha Kuasa. Ini adalah sikap batin yang 
menggambarkan kesediaan untuk melepaskan diri dari 
kekhawatiran dan kecemasan terhadap hasil hidup serta 
sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan dan rencana ilahi. 
Tawakkal merupakan bentuk ekspresi dari iman yang dalam, 
yang melibatkan meyakini bahwa segala yang terjadi dalam hidup 
adalah bagian dari kehendak Tuhan yang sempurna. 


Sebagai sifat religius, tawakkal mencakup beberapa dimensi 
penting: 


1. Keyakinan pada Kehendak Ilahi: Tawakkal mengajarkan 
bahwa kehidupan dan nasib manusia ditentukan oleh 
kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Ini mengharuskan 
individu untuk melepaskan hasrat ego dan mengakui bahwa 
segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana yang 
lebih besar. 


94 


Karakter Kepribadian Muslim 


Keteguhan dalam Kepercayaan: Tawakkal melibatkan 
memiliki keyakinan yang teguh pada kekuatan dan keadilan 
Tuhan. Ini memungkinkan individu untuk tetap tenang dan 
tabah dalam menghadapi cobaan dan tantangan hidup, 
karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu mengatur 
segalanya untuk kebaikan mereka. 

Kepasrahan dan Penyerahan Diri: Tawakkal melibatkan 
penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bukanlah 
sikap pasif, tetapi merupakan sikap proaktif dalam 
merencanakan dan berusaha, sambil menyadari bahwa 
akhirnya hasil adalah kehendak Allah. 

Ketenteraman dan Ketenangan Jiwa: Dengan meletakkan 
tawakkal sebagai dasar sikap hidup, individu dapat 
merasakan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Mereka 
tidak terlalu khawatir akan masa depan atau hasil akhir, 
karena mereka yakin bahwa Tuhan akan memimpin mereka 
ke arah yang benar. 

Hubungan dengan Usaha Manusia: Tawakkal tidak 
menghapus tanggung jawab manusia untuk berusaha. 
Sebaliknya, itu memandu individu untuk bekerja keras dan 
merencanakan dengan sungguh-sungguh, sambil menyadari 
bahwa hasil akhir ada di tangan Tuhan. 

Pelajaran Dalam Pengalaman: Tawakkal mengajarkan 
bahwa baik sukses maupun kegagalan adalah bagian dari 
rencana Tuhan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, 
tetapi suatu peluang untuk belajar dan tumbuh dalam 
keyakinan dan pengertian. 


Dalam berbagai agama dan kepercayaan, konsep serupa 


dengan tawakkal juga dapat ditemukan. Dalam Kekristenan, 
misalnya, ada konsep "berserah kepada Tuhan" yang 
mencerminkan ide melepaskan kendali kepada kebijaksanaan 
ilahi. Dalam kedua kasus ini, tawakkal dan berserah diri kepada 
Tuhan adalah sifat religius yang mendalam yang membentuk cara 
individu mendekati kehidupan dengan iman dan ketergantungan. 


93 


Karakter Kepribadian Muslim 


Penting untuk diingat bahwa tawakkal bukanlah sikap yang 
membebaskan manusia dari tanggung jawab mereka, tetapi 
sebaliknya, ini adalah pilar yang mengarahkan mereka menuju 
kehidupan yang lebih bermakna, tenang, dan penuh harapan 


E. Signifikansi Tawakkal Dalam Kehidupan 


Tawakkal memiliki makna dan signifikansi yang mendalam 
dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks spiritual, 
mental, dan praktis. Konsep ini membawa dampak positif yang 
signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan 
panduan dalam menghadapi tantangan, menciptakan ketenangan 
batin, dan membentuk sikap hidup yang bijak. Berikut adalah 
beberapa aspek signifikansi tawakkal dalam kehidupan: 


1. Mengatasi Kekhawatiran dan Kecemasan: Salah satu aspek 
paling penting dari tawakkal adalah kemampuannya untuk 
mengatasi kekhawatiran dan kecemasan yang sering kali 
mengganggu pikiran manusia. Keyakinan bahwa segala 
sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh Tuhan 
memberikan rasa ketenangan dan kepercayaan pada 
rencana yang lebih besar. 

2. Meningkatkan Ketabahan dalam Ujian: Kehidupan sering 
kali penuh dengan cobaan dan ujian. Tawakkal membantu 
individu untuk menghadapi ujian-ujian ini dengan 
ketabahan dan kesabaran. Keyakinan bahwa Tuhan tidak 
akan memberikan ujian yang tidak bisa ditanggung, 
menguatkan individu dalam menghadapi kesulitan dengan 
kepala tegak. 

3. Memberi Makna pada Kegagalan dan Keberhasilan: 
Tawakkal mengajarkan bahwa baik kegagalan maupun 
keberhasilan adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih 
besar. Ini membantu manusia merangkul setiap 


96 


Karakter Kepribadian Muslim 


pengalaman sebagai pelajaran berharga, mengurangi 
keputusasaan saat menghadapi kegagalan dan mencegah 
kesombongan saat meraih keberhasilan. 

Mengurangi Kekhawatiran Masa Depan: Manusia sering kali 
merasa cemas tentang masa depan yang tidak pasti. 
Tawakkal mengajarkan untuk hidup dalam momen 
sekarang dan melepaskan kekhawatiran berlebihan tentang 
apa yang akan datang. Ini memungkinkan seseorang untuk 
menikmati hidup tanpa terbebani oleh kecemasan. 
Meningkatkan Ketenangan Jiwa: Tawakkal membawa 
ketenangan jiwa dan ketentraman batin. Ketika seseorang 
sepenuhnya mempercayakan diri kepada Tuhan, rasa takut 
dan kecemasan mereda, dan jiwa menjadi lebih tenang dan 
damai. 

Membentuk Sikap Hidup yang Berdasarkan Kehendak Ilahi: 
Tawakkal membentuk sikap hidup yang didasarkan pada 
rencana Tuhan. Ini mengajarkan bahwa rencana Tuhan 
adalah yang terbaik, bahkan jika tidak selalu sesuai dengan 
harapan kita. Ini membantu manusia untuk menerima dan 
menghadapi perubahan dengan lebih baik. 

Meningkatkan Kepasrahan dalam Usaha: Tawakkal tidak 
menghalangi manusia untuk berusaha. Sebaliknya, itu 
memperkuat usaha manusia dengan penerimaan bahwa 
hasil akhir ada di tangan Tuhan. Ini menghindarkan sikap 
berlebihan terhadap kesuksesan atau kegagalan dan 
memberikan fleksibilitas dalam perencanaan. 
Menumbuhkan Rasa Syukur: Tawakkal mengajarkan 
manusia untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan dan 
dipercayakan oleh Tuhan. Ini membantu manusia untuk 
tidak meremehkan anugerah kecil dalam hidup dan merasa 
lebih bersyukur atas segala yang ada. 

Membangun Hubungan Spiritual yang Kuat: Tawakkal 
mendalamkan hubungan spiritual manusia dengan Tuhan. 
Melalui sikap ini, individu merasa lebih dekat dengan Yang 


97 


Karakter Kepribadian Muslim 


Maha Kuasa dan memiliki dasar yang lebih kuat untuk 
menjalani kehidupan dengan keyakinan dan integritas. 


Dalam keseluruhan, tawakkal adalah konsep yang 
membawa makna mendalam dalam kehidupan manusia. Ini 
memberikan pedoman untuk menghadapi tantangan, merayakan 
keberhasilan, dan mencari kedamaian batin dalam berbagai 
situasi. Tawakkal adalah landasan yang kuat untuk merangkul 
perubahan dan menavigasi hidup dengan kebijaksanaan dan 
kepercayaan yang lebih besar. 


F. Aspek-Aspek Tawakkal Dalam Ajaran Agama 
Islam 


Dalam ajaran Islam, tawakkal memiliki peran penting dan 
mendalam. Konsep ini tidak hanya mencerminkan 
ketergantungan manusia pada Allah, tetapi juga membentuk pola 
pikir, tindakan, dan sikap hidup seorang Muslim. Berikut adalah 
beberapa aspek utama tawakkal dalam ajaran agama Islam: 


1. Ketergantungan Penuh pada Allah: Tawakkal mengajarkan 
bahwa manusia harus sepenuhnya bergantung pada Allah 
dalam segala aspek hidupnya. Ini berarti melepaskan 
kendali diri terhadap hasil dan sepenuhnya bergantung 
pada kebijaksanaan Allah dalam semua keputusan dan 
rencana. 

2. Usaha Manusia dan Tawakkal: Islam mengajarkan bahwa 
manusia harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam 
menjalani kehidupan. Namun, hasil akhirnya tetaplah dalam 
kehendak Allah. Aspek ini mengajarkan agar manusia 
berusaha dengan penuh keyakinan, tetapi juga menyadari 
bahwa akhirnya hasil tergantung pada Allah. 

3. Ketenangan dan Ketenangan Jiwa: Tawakkal membawa 
ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dengan sepenuhnya 


98 


Karakter Kepribadian Muslim 


mempercayai bahwa Allah adalah Pemberi rezeki dan 
Penentu nasib, seorang Muslim tidak perlu merasa cemas 
atau khawatir secara berlebihan tentang masa depan. 
Penerimaan Terhadap Kehendak Allah: Konsep tawakkal 
mengajarkan bahwa apa pun yang terjadi dalam hidup 
adalah hasil dari kebijaksanaan dan rencana Allah. Ini 
melatih individu untuk menerima kehidupan dengan 
tawadhu' (sikap rendah hati) dan redha (rida). 
Meningkatkan Iman dan Ketaatan: Tawakkal menguatkan 
iman seseorang pada Allah dan meningkatkan ketaatannya 
terhadap-Nya. Ketika seseorang sepenuhnya bergantung 
pada Allah, ia akan cenderung menjalani kehidupan sesuai 
dengan ajaran-Nya dan melakukan tindakan yang baik. 
Penghindaran Sikap Berlebihan: Konsep  tawakkal 
mengajarkan untuk tidak bersikap berlebihan dalam 
merencanakan atau mengendalikan segala sesuatu. 
Seseorang tidak boleh terlalu terpaku pada aspek materi 
dan keberhasilan duniawi semata, melainkan harus 
menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. 
Menghadapi Cobaan dengan Ketabahan: Tawakkal 
mengajarkan bahwa Allah tidak akan memberikan ujian 
melebihi kemampuan seseorang. Oleh karena itu, dalam 
menghadapi cobaan dan tantangan hidup, seseorang harus 
bersikap sabar, tawakal, dan yakin bahwa Allah akan 
memberikan jalan keluar. 

Penyerahan dalam Ibadah: Tawakkal tercermin dalam 
ibadah, seperti salat dan doa. Seorang Muslim berdoa dan 
beribadah dengan keyakinan bahwa hasilnya ada dalam 
tangan Allah. Ini memperkuat ikatan spiritual dengan Allah 
dan menciptakan kedekatan yang lebih dalam. 

Kendali atas Nafsu dan Keinginan: Tawakkal membantu 
seseorang untuk menjaga kendali atas nafsu dan keinginan 
duniawi. Dengan mengingat bahwa Allah adalah Sumber 
kepuasan dan rezeki, seseorang akan lebih mudah untuk 
mengendalikan diri dari hal-hal yang merugikan. 


99 


Karakter Kepribadian Muslim 


10. Pesan Kesederhanaan dan Kekayaan Spiritual: Tawakkal 
mengajarkan pesan kesederhanaan dan kekayaan spiritual. 
Seseorang tidak terlalu terpaku pada harta dan kekayaan 
duniawi, melainkan lebih mengutamakan kekayaan batin 
dan hubungan dengan Allah. 


Secara keseluruhan, tawakkal dalam ajaran Islam bukan 
hanya sekadar sikap pasrah, tetapi lebih kepada penyerahan diri 
yang penuh keyakinan kepada Allah. Konsep ini membentuk sikap 
hidup yang penuh dengan keseimbangan, kebijaksanaan, dan 
ketenangan jiwa, serta memandu perilaku seorang Muslim dalam 
menghadapi semua aspek kehidupan. 


G. Cara Meningkatkan  Tawakkal Dalam 
Kehidupan 


Meningkatkan tawakkal dalam kehidupan memerlukan 
kesadaran, praktek yang konsisten, dan usaha untuk memperkuat 
ikatan spiritual dengan Tuhan. Berikut adalah beberapa langkah 
yang dapat diambil untuk meningkatkan tawakkal dalam 
kehidupan: 


1. Peningkatan Pengetahuan Agama: Memahami ajaran agama 
secara lebih mendalam dapat membantu memahami 
konsep tawakkal dengan lebih baik. Bacaan, diskusi, atau 
kelas tentang ajaran agama dapat membantu memperdalam 
pemahaman mengenai tawakkal. 

2. Introspeksi dan Refleksi: Sempatkan waktu untuk 
merenung dan merenung tentang peran Tuhan dalam hidup 
Anda. Pertimbangkan bagaimana kepercayaan pada Allah 
telah memengaruhi kehidupan Anda, dan bagaimana Anda 
dapat lebih memperkuat tawakkal. 

3. Doa dan Ibadah: Lebih sering berdoa dan beribadah dapat 
memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Berbicara 


100 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


dengan Allah melalui doa dan ibadah akan membantu Anda 
merasakan kedekatan dan ketergantungan pada-Nya. 
Memahami Rezeki dan Nasib: Mempelajari dan memahami 
konsep rezeki dan nasib dalam agama dapat membantu 
Anda merangkul tawakkal dengan lebih baik. Mengetahui 
bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditentukan oleh 
Tuhan dapat membantu Anda menerima apa pun yang 
terjadi dengan hati yang redha. 

Bekerja dengan Tawakkal: Saat merencanakan dan bekerja, 
ingatlah untuk melakukan yang terbaik tetapi juga 
mengandalkan Allah dalam hasil akhirnya. Hindari merasa 
terlalu khawatir atau terlalu berlebihan dalam 
merencanakan, karena hasil akhir tetap dalam kendali 
Tuhan. 

Praktik Kelapangan Hati: Belajar untuk menerima dan 
merespons perubahan dengan tenang dan bijaksana adalah 
bagian dari tawakkal. Latihlah diri Anda untuk menghadapi 
tantangan dan perubahan dengan pikiran yang tenang dan 
hati yang pasrah. 

Meningkatkan Kesabaran: Kesabaran adalah bagian penting 
dari tawakkal. Meningkatkan kemampuan untuk bersabar 
dalam menghadapi ujian dan tantangan akan membantu 
Anda memperkuat tawakkal. 

Bersyukur dan Merendahkan Diri: Praktik bersyukur atas 
apa yang telah Anda terima dari Tuhan dan merendahkan 
diri dalam meraih keberhasilan adalah sikap yang sesuai 
dengan tawakkal. Ini membantu Anda menjaga 
keseimbangan antara dunia dan akhirat. 

Menghindari Sikap Berlebihan: Hindari bersikap terlalu 
sombong atau terlalu terpaku pada hal-hal dunia. Ingatlah 
bahwa Anda hanya merupakan alat dalam rencana Tuhan. 
Berkomunikasi dengan Orang yang Memiliki Tawakkal yang 
Kuat: Berbicara dan berbagi pengalaman dengan individu 
yang memiliki keyakinan dan praktik tawakkal yang kuat 
dapat memberi Anda wawasan dan inspirasi. 


101 


Karakter Kepribadian Muslim 


11. Mengaji dan Mengikuti Ceramah Agama: Bergabung dengan 
pengajian, kuliah, atau ceramah agama dapat membantu 
memperdalam pemahaman Anda tentang tawakkal dan 
cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 


Meningkatkan tawakkal memerlukan komitmen dan 
konsistensi. Ini adalah proses yang terus-menerus dan 
memerlukan usaha dalam menjalani kehidupan dengan 
kesadaran penuh tentang kehendak Allah. Dengan 
menggabungkan pengetahuan, praktek, dan pemahaman yang 
mendalam, Anda dapat mengembangkan tawakkal yang lebih 
kuat dan membawa manfaat spiritual yang lebih besar dalam 
hidup Anda. 


H. Tantangan-Tantangan Dalam Menerapkan 
Tawakkal 


Meskipun tawakkal adalah konsep yang kuat dan 
bermakna, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari bisa 
menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang 
mungkin dihadapi dalam menerapkan tawakkal meliputi: 


1. Ketakutan dan Kecemasan: Salah satu tantangan utama 
dalam menerapkan tawakkal adalah melawan rasa takut 
dan kecemasan terhadap masa depan. Manusia cenderung 
merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi, dan 
melepaskan kendali atas hasil bisa sulit. 

2. Kehendak Ego dan Kontrol: Manusia sering kali merasa 
ingin mengendalikan segala hal dalam hidup mereka. 
Tawakkal mengajarkan untuk melepaskan kehendak ego 
dan mengandalkan kebijaksanaan Allah, yang bisa 
bertentangan dengan dorongan untuk mengontrol segala 
sesuatu. 


102 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kesulitan dalam Memahami Nasib: Terkadang sulit bagi 
manusia untuk memahami dan menerima bahwa nasib 
mereka telah ditentukan oleh Tuhan. Mungkin sulit 
menerima situasi yang tidak diharapkan atau merasa 
kesulitan untuk menerima bahwa semua yang terjadi 
adalah kehendak-Nya. 

Ketergantungan pada Usaha Manusia: Tawakkal bukanlah 
tentang menjadi pasif atau tidak berusaha. Sebaliknya, 
tantangan mungkin muncul saat seseorang terlalu 
bergantung pada usaha dan perencanaan manusia, 
melupakan pentingnya tawakkal. 

Pengaruh Lingkungan dan Budaya: Lingkungan dan budaya 
sekitar kita dapat mempengaruhi pandangan kita terhadap 
hidup. Dalam lingkungan yang mendorong sikap 
materialistik dan terlalu berorientasi pada kesuksesan 
duniawi, menerapkan tawakkal bisa menjadi tantangan. 
Kesulitan dalam Bersabar: Tawakkal sering kali diuji dalam 
situasi-situasi sulit atau saat menghadapi ujian berat. 
Tantangan mungkin muncul dalam menjaga kesabaran dan 
tetap yakin pada Allah dalam saat-saat sulit. 

Menghadapi Kegagalan: Saat mengalami kegagalan atau 
rintangan dalam rencana dan usaha, seseorang mungkin 
merasa frustasi atau bahkan meragukan efektivitas 
tawakkal. 

Kesulitan Melepaskan Ekspektasi Pribadi: Tawakkal 
mengajarkan untuk merelakan ekspektasi pribadi dan 
mengandalkan Allah. Tantangan muncul ketika seseorang 
sulit melepaskan harapan dan impian pribadi. 

Tekanan Sosial dan Tuntutan Dunia: Dunia modern sering 
kali menekankan kesuksesan material dan pencapaian 
duniawi. Menghadapi tekanan sosial dan tuntutan dunia ini 
bisa membuat sulit bagi seseorang untuk benar-benar 
melepaskan diri dan tawakkal. 

Kebiasaan Lama dan Pola Pikir: Mengubah kebiasaan lama 
dan pola pikir yang kuat bisa sulit. Jika seseorang telah 


103 


Karakter Kepribadian Muslim 


terbiasa mengandalkan dirinya sendiri secara berlebihan, 
mengubah cara berpikir ini dalam mendekati kehidupan 
memerlukan usaha yang kontinyu. 

11. Kurangnya Kesadaran Spiritual: Tawakkal memerlukan 
kesadaran spiritual yang kuat dan pemahaman tentang 
kehendak Tuhan. Tantangan muncul ketika seseorang 
merasa kurang terhubung dengan dimensi spiritual dalam 
kehidupan. 

12. Ketidakpastian dan Kemungkinan Risiko: Menerapkan 
tawakkal mungkin terasa sulit saat dihadapkan pada situasi 
yang tidak pasti atau ketika risiko terlibat. Manusia 
cenderung ingin merencanakan dan mengendalikan hasil. 


Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kesadaran, 
kesabaran, dan praktek yang terus-menerus. Meningkatkan 
pemahaman terhadap prinsip tawakkal dan berusaha secara 
bertahap untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari 
akan membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 


I. Strategi Mengatasi Hambatan Untuk 
Menumbuhkan Tawakkal 


Mengatasi hambatan dalam menumbuhkan tawakkal 
memerlukan usaha yang berkelanjutan dan kesadaran diri. 
Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu Anda 
mengatasi hambatan dan menerapkan tawakkal dengan lebih 
efektif dalam kehidupan sehari-hari: 


1. Pendidikan dan Pengetahuan: Tingkatkan pemahaman 
tentang konsep tawakkal dengan membaca, mengikuti 
kuliah, atau berbicara dengan ulama dan tokoh agama yang 
berpengalaman. Semakin Anda memahami dasar dan 
manfaat tawakkal, semakin mudah bagi Anda untuk 
menerapkannya. 


104 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Self-Awareness (Kesadaran Diri): Sadari emosi, pikiran, dan 
reaksi Anda terhadap situasi sehari-hari. Jika Anda merasa 
cemas atau khawatir, identifikasi sumber kekhawatiran dan 
cari cara untuk melepaskannya dengan tawakkal. 

Doa dan Ibadah yang Konsisten: Melakukan doa dan ibadah 
dengan konsisten membantu memperkuat ikatan spiritual 
dengan Allah. Ini membantu Anda merasakan kedekatan 
dengan Tuhan dan meningkatkan keyakinan pada-Nya. 
Berlatih Bersyukur: Berlatih bersyukur atas semua yang 
telah Anda terima dan berikan dalam hidup. Merasakan 
rasa syukur membantu Anda menghargai anugerah Tuhan 
dan meningkatkan rasa tawakkal. 

Meditasi dan Refleksi: Luangkan waktu untuk merenung 
dan merenungi konsep tawakkal. Meditasi dan refleksi 
membantu Anda meresapi arti dan pentingnya melepaskan 
kendali dan bergantung pada Allah. 

Bersahabat dengan Orang yang Tawakkalnya Kuat: 
Lingkungan dapat mempengaruhi pandangan dan praktek 
Anda. Bersahabat dengan individu yang memiliki tawakkal 
yang kuat bisa memberi Anda inspirasi dan dukungan. 
Bacaan Spiritual dan Pengingat Rutin: Buku, artikel, atau 
kutipan yang berbicara tentang tawakkal dapat membantu 
Anda menjaga pandangan Anda terhadap hidup dan peran 
Allah dalam segala hal. 

Mengatasi Kekhawatiran: Jika Anda merasa cemas, cari tahu 
sumber kekhawatiran dan tantangan yang Anda hadapi. 
Kemudian, cobalah memahami dan merelakannya dengan 
tawakkal. 

Mengubah Pola Pikir: Identifikasi pola pikir yang mungkin 
menghalangi Anda untuk menerapkan tawakkal. Usaha 
untuk menggantikan pola pikir negatif dengan pemikiran 
positif yang lebih sesuai dengan konsep tawakkal. 

Latihan Kesabaran: Praktik kesabaran dalam situasi sehari- 
hari, terutama dalam menghadapi ujian dan tantangan. 


105 


Karakter Kepribadian Muslim 


Latihan ini akan membantu Anda mengembangkan sikap 
tawakkal yang lebih kuat. 

11. Mengingat Kebijaksanaan Allah dalam Sehari-hari: 
Mengingatkan diri Anda sendiri tentang kebesaran dan 
kebijaksanaan Allah dalam tindakan sehari-hari membantu 
Anda menjalani hidup dengan tawakkal. 

12. Menerima Perubahan dengan Tenang: Bekerja pada reaksi 
Anda terhadap perubahan dan tantangan. Cobalah untuk 
menerima perubahan dengan tenang dan yakin bahwa 
semuanya akan baik-baik saja dalam kehendak Allah. 

13. Melibatkan Diri dalam Kegiatan Spiritual: Terlibat dalam 
kegiatan spiritual, seperti pengajian atau bakti sosial, dapat 
membantu menguatkan ikatan dengan Allah dan 
meningkatkan tawakkal. 

14. Mengingat Kematian: Mengingat kematian sebagai akhir 
dari kehidupan di dunia dapat membantu Anda 
merenungkan tujuan hidup dan memberi bobot pada 
praktek tawakkal. 

15. Praktik Pemberdayaan Diri: Saat Anda menghadapi 
keputusan atau tindakan, yakinkan diri Anda bahwa Anda 
telah melakukan yang terbaik dan kemudian serahkan 
hasilnya kepada Allah. 


Mengatasi hambatan dalam menumbuhkan tawakkal 
membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Dengan tekad 
untuk menghadapi hambatan ini dan dengan dukungan dari 
ajaran agama, Anda dapat mengembangkan sikap tawakkal yang 
kuat dan membawanya dalam setiap aspek kehidupan Anda. 
Wallahu A'lam. 


106 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kejujuran adalah nilai universal yang telah menghiasi 
panggung kemanusiaan sepanjang sejarah. Dalam dunia yang 
semakin kompleks dan terkoneksi, konsep kejujuran tetap 
menjadi pijakan penting dalam berinteraksi, bekerja, dan hidup 
bersama secara harmonis. Kejujuran bukan hanya sekadar 
tindakan berbicara jujur atau menghindari kebohongan, tetapi 
juga melibatkan integritas pribadi, etika, dan tanggung jawab. 


Dalam pandangan masyarakat luas, kejujuran sering kali 
diartikan sebagai ketidakmampuan untuk berbohong atau 
mengatakan yang tidak benar. Namun, esensi kejujuran jauh lebih 
dalam daripada sekadar pernyataan sehari-hari. Di balik kata- 
kata jujur terkandung prinsip-prinsip dasar yang membentuk 
karakter seseorang dan mencerminkan integritasnya. Kejujuran 
merupakan fondasi etika yang mendefinisikan bagaimana 
individu berperilaku dalam berbagai konteks, mulai dari interaksi 
sosial hingga lingkungan profesional. 


Dalam pembahasan bab ini, kita akan menjelajahi berbagai 
aspek kejujuran. Kita akan merunut akar filosofis dan psikologis 
dari mengapa kejujuran dianggap begitu penting dalam 
kehidupan manusia. Kita juga akan membahas dampaknya pada 


107 


Karakter Kepribadian Muslim 


hubungan antarpribadi, lingkungan bisnis, dan masyarakat secara 
keseluruhan. Dari sini, akan tergambar bagaimana kejujuran 
dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam menciptakan kerangka 
kerja yang adil, transparan, dan berdaya tahan. 


Tetapi, seperti yang sering terjadi, idealisme kejujuran 
seringkali diuji oleh realitas kehidupan modern. Tekanan 
situasional, godaan pribadi, dan kompleksitas moral dapat 
mengaburkan garis antara yang benar dan salah. Oleh karena itu, 
kita akan merenung tentang tantangan-tantangan yang mungkin 
dihadapi dalam mempraktikkan kejujuran dalam berbagai 
konteks, serta strategi yang dapat membantu mengatasi 
hambatan tersebut. 


Tak bisa dipungkiri bahwa dunia yang lebih terhubung dan 
transparan mempertajam sorotan pada kejujuran. Kita akan 
melihat bagaimana kejujuran menjadi unsur kunci dalam era 
informasi di mana reputasi dapat terbentuk atau hancur dalam 
sekejap. Dalam konteks inovasi dan teknologi, kejujuran juga 
dapat membentuk dasar yang kuat untuk pembangunan solusi 
yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 


A. Pengertian Kejujuran 


Kejujuran merupakan modal utama untuk menjadi manusia 
yang baik. Kata jujur sendiri memiliki pengertian terjadinya 
keselarasan dan kesesuaian antara apa yang ada dalam hati dan 
yang terungkap melalui lisan maupun perbuatan. Atau dengan 
kata lain satunya kata hati, kata lisan, dan perbuatan (Juwariyah, 
2010:65). 


Secara harfiah, jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, 


tidak curang. Jujur berkonotasi dengan benar yang dalam bahasa 
Arab diistilahkan dengan shidig bisa bermakna kebenaran dan 


108 


Karakter Kepribadian Muslim 


bisa juga diartikan sebagai kejujuran, hal itu karena orang yang 
jujur akan selalu mengatakan yang sebenar-benarnya. Jujur 
merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap orang. Jujur 
tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam 
perilaku sehari-hari (Naim, 2012:132). Seperti firman Allah SWT 
dalam Surat Al-Ahzab Hah 70- Ui 


Nian 


Sai 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada 

Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah 
memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni 
bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan 
Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat 
kemenangan yang besar (OS. Al-Ahzab: 70-71). 


Berdasarkan firman Allah SWT. di atas, dapat dijelaskan 
bahwa sebagai seorang muslim hendaklah berkata jujur. Karena 
dengan bersikap jujur akan dipercaya. Jika hidup dalam naungan 
kejujuran akan terasa nikmat. Thomas Lickona (2013:65) 
menyatakan bahwa kejujuran adalah salah satu bentuk nilai yang 
harus diajarkan di sekolah. Jujur dalam berurusan dengan orang 
lain, tidak menipu, mencurangi, atau mencuri dari orang lain 
merupakan sebuah cara mendasar untuk menghormati orang lain. 
Buchori Alma (2010:116) menambahkan, kejujuran seseorang 
bisa dilihat dari ketepatan pengakuan atau dari apa yang 
dibicarakan sesuai dengan kenyataan atau kebenaran yang terjadi 


Menurut Samani dan Hariyanto (2011:124)., kejujuran 
dimaknai menjunjung tinggi kebenaran, ikhlas dan lurus hati, 
tidak suka berbohong, mencuri dan memfitnah, tidak pernah 
bermaksud menjerumuskan orang lain. 


109 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kejujuran adalah prinsip atau nilai moral yang mengacu 


pada kualitas atau sifat berkata-kata dan bertindak sesuai dengan 
fakta, kenyataan, dan kebenaran. Secara sederhana, kejujuran 
berarti berbicara dan berperilaku tanpa adanya niat untuk 
menipu, menyembunyikan informasi penting, atau menciptakan 
kesan yang salah. Ini melibatkan konsistensi antara apa yang 
dikatakan atau dilakukan dengan apa yang sebenarnya terjadi. 


Kejujuran mencakup beberapa dimensi yang lebih luas 


daripada sekadar menghindari kebohongan. Beberapa aspek 
penting dari pengertian kejujuran meliputi: 


ji 


Berbicara Kebenaran: Ini adalah bagian terpenting dari 
kejujuran. Orang jujur berbicara dengan faktual dan tidak 
berusaha memanipulasi fakta atau informasi untuk 
keuntungan pribadi atau tujuan tertentu. 

Integritas Pribadi: Kejujuran juga mencakup integritas diri, 
di mana individu berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan 
nilai-nilai mereka tanpa adanya kompromi yang tidak 
beralasan. 

Transparansi: Orang yang jujur cenderung terbuka dan 
transparan dalam komunikasinya. Mereka tidak 
menyembunyikan informasi yang relevan atau memberikan 
kesan yang salah kepada orang lain. 

Tanggung Jawab: Kejujuran melibatkan tanggung jawab 
atas tindakan dan perkataan kita. Jika kita membuat 
kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak benar, 
kejujuran mengharuskan kita untuk mengakui dan 
menghadapinya. 

Kepercayaan: Kejujuran merupakan fondasi utama dalam 
membangun kepercayaan dalam hubungan, baik itu 
hubungan pribadi, profesional, atau masyarakat secara luas. 
Etika dan Moralitas: Kejujuran adalah nilai etika dan moral 
yang mendorong individu untuk berperilaku dengan 


110 


Karakter Kepribadian Muslim 


integritas dan menghormati norma-norma moral yang 
diakui secara luas. 

7. Konsistensi: Orang jujur cenderung untuk tetap konsisten 
dalam sikap dan perilaku mereka. Mereka tidak merubah 
pandangan atau pendekatan mereka hanya untuk 
menghindari konsekuensi atau untuk mengelabui orang 
lain. 

8. Penghargaan terhadap Kebenaran: Kejujuran juga 
melibatkan apresiasi dan penghargaan terhadap nilai 
kebenaran itu sendiri. Individu yang jujur memiliki 
pandangan positif terhadap kebenaran dan mencari 
pemahaman yang mendalam tentang situasi. 


Penting untuk diingat bahwa kejujuran dapat melibatkan 
situasi kompleks di mana kebenaran dapat bersifat subjektif atau 
tumpang tindih dengan nilai-nilai lain seperti etika, privasi, atau 
pertimbangan sosial. Namun, dalam hampir semua kasus, nilai 
kejujuran tetap menjadi pijakan penting dalam membentuk 
karakter dan membangun hubungan yang kuat dan bermakna. 


Terdapat beberapa ayat dalam Al-0ur'an yang menyoroti 
pentingnya kejujuran, integritas, dan kebenaran. Berikut adalah 
beberapa ayat yang relevan: 

Surah Al-Bagarah, Ayat 42: 

Pa Oa IN Pena Ao An aa 
(BD Os DI GI 130503 IeIb SAI | ls V3 
dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang 
bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, 


sedang kamu mengetahui. (OS. Al-Bagarah: 42) 


Surah Al-Taubah, Ayat 119: 


111 


Karakter Kepribadian Muslim 


Di em KIS AN Ie Lal G3 
Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (OS. 
At-Taubah: 119) 


Surah Al-Isra, Ayat 15: 


PPA -. 3 F Sa Pan 2. 3 Pa Pan & 
P9 GS Iisa bob bp yag 2tamb San Lan (Gaal ja 


D5 3 G3 bni US Lg GA S3 Sh 
Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 
Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) 
dirinya sendiri: dan Barangsiapa yang sesat Maka 
Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. 
dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 
lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami 
mengutus seorang rasul. (OS. Al-Isra: 15) 


Surah Al-Ma'idah, Ayat 8: 


s 
& 


Pa 

- 2. 2 ga KA & ag. PN TN PATI Ga pt 
V5 bil IKA DB Lap ISS Lala Sad 
ko 


Sa DB 


PJ & 


G2 


Ka Wat Sain Ta Nb Naba 2 an IN 
ga Jas Ian VI JS pp UEA na pm 


Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang- 
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 


112 


Karakter Kepribadian Muslim 


Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. (OS. Al-Maidah: 8) 


Surah Al-Mu'minun, Ayat 60: 


Pai G- 


Dosa mn IA Aa mn AL op sal 


dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka 
berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu 
bahwa) Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan 
mereka, (OS. Al-Mukminun: 60) 


Ini hanya beberapa contoh ayat dalam Al-Our'an yang 
menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan berpegang 
pada kebenaran dalam semua aspek kehidupan. Pesan-pesan ini 
mengilhami umat Islam untuk hidup dengan kejujuran dan 
integritas dalam segala tindakan dan interaksi. 


B. Kejujuran Dalam Ajaran Agama Islam 


Syari'at Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu 
berbuat jujur dalam segala keadaan, walaupun secara lahir 
kejujuran tersebut akan merugikan diri sendiri. Orang yang 
memiliki kujujuran adalah mereka yang mengetahui kebenaran 
sebagai sesuatu yang nyata. Karena itu mereka tidak akan takut 
menghadapi resiko apapun. Allah SWT. selalu memerintahkan 
hamba-Nya untuk berlaku benar baik dalam perbuatan maupun 
ucapan, sebagaimana firman-Nya: 


D ea S1 P3 AN Ipate Gaal G3 


Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, 
dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (O.S. 
At-Taubah: 119) 


113 


Karakter Kepribadian Muslim 


Ayat di atas menunjukkan bahwa kejujuran merupakan 
barang mahal yang hanya dimiliki oleh orang yang tagwa kepada 
Allah SWT., dan sebaliknya kedustaan adalah sifat rendah dari 
orang-orang jahat, yang akan menghantarkannya kepada 
kesengsaraan dunia akhirat. 


Kejujuran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam 
ajaran agama Islam. Dalam Islam, kejujuran bukan hanya sekedar 
perilaku atau sikap etika, tetapi juga merupakan bagian integral 
dari keyakinan dan prinsip hidup yang mendalam. Kejujuran 
tercermin dalam hubungan dengan Allah, dengan sesama 
manusia, dan dengan diri sendiri. Berikut adalah beberapa aspek 
kejujuran dalam ajaran agama Islam: 


1. Kejujuran dalam Hubungan dengan Allah: Kejujuran dalam 
hubungan dengan Allah berarti mengakui dan mengakui 
keesaan-Nya sebagai Pencipta dan Pemberi segala sesuatu. 
Ini mencakup iman yang tulus dan ketaatan terhadap 
perintah-perintah-Nya, serta menghindari perilaku atau 
keyakinan yang bertentangan dengan ajaran-Nya. Kejujuran 
ini melibatkan ikhlas dalam beribadah dan menjauhkan diri 
dari segala bentuk penyembahan kepada selain Allah. 

2. Kejujuran dalam Hubungan dengan Sesama Manusia: 
Kejujuran dalam hubungan dengan sesama manusia 
melibatkan berbicara jujur, memenuhi janji, dan 
berperilaku adil dalam semua interaksi. Islam mengajarkan 
bahwa berbohong, menipu, atau merugikan orang lain 
adalah tindakan yang sangat dilarang. Rasulullah 
Muhammad saw. memiliki julukan "Al-Amin" (yang dapat 
diartikan sebagai "Orang Yang Dapat Dipercaya") sebelum 
menerima wahyu, menunjukkan betapa pentingnya 
kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Kejujuran dalam Pekerjaan dan Bisnis: Islam mendorong 
kejujuran dalam bisnis dan pekerjaan. Berdagang dengan 


114 


Karakter Kepribadian Muslim 


jujur, memberikan informasi yang akurat tentang barang 
dagangan, dan mematuhi kontrak adalah tindakan yang 
dianjurkan dalam Islam. Menipu dalam transaksi bisnis atau 
mencuri hak orang lain dianggap sebagai dosa serius. 

4. Kejujuran dalam Diri Sendiri: Selain berhubungan dengan 
orang lain, Islam juga mengajarkan pentingnya kejujuran 
terhadap diri sendiri. Ini mencakup pengakuan terhadap 
kelemahan dan kesalahan, serta upaya untuk terus 
memperbaiki diri menuju kesempurnaan moral dan 
spiritual. 

5. Kejujuran dalam Kesaksian: Kejujuran dalam memberikan 
kesaksian di pengadilan atau dalam situasi lain dianggap 
sangat penting dalam Islam. Memberikan kesaksian yang 
benar dan tidak memutarbalikkan kenyataan adalah bagian 
dari kejujuran dan menjaga keadilan. 


Penting untuk diingat bahwa dalam Islam, kejujuran bukan 
hanya masalah eksternal atau penampilan semata, tetapi juga 
mengenai kesucian hati dan niat yang tulus. Allah dilihat sebagai 
Pengetahuan yang Maha Luas yang mengetahui apa yang 
tersembunyi di dalam hati manusia. Oleh karena itu, kejujuran 
juga berhubungan dengan kebersihan hati dan niat yang ikhlas 
dalam berbuat baik. 


Dalam keseluruhan, kejujuran adalah prinsip fundamental 
dalam ajaran agama Islam yang merentang ke segala aspek 
kehidupan. Dengan menjunjung tinggi kejujuran, umat Islam 
diharapkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang adil, aman, 
dan penuh rahmat. 


C. Manfaat dan Nilai Kejujuran 


Kejujuran memiliki manfaat dan nilai yang sangat penting 
dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nilai ini tidak hanya 


115 


Karakter Kepribadian Muslim 


berdampak positif pada individu, tetapi juga pada masyarakat dan 
lingkungan di sekitar mereka. Berikut adalah beberapa manfaat 
dan nilai kejujuran: 


Manfaat untuk Individu: 


1. Integritas Pribadi: Kejujuran membentuk integritas pribadi 
yang kuat. Dengan berpegang pada nilai-nilai kebenaran, 
seseorang membangun citra diri yang konsisten dan dapat 
diandalkan. Jujur akan membuat pelakunya disegani, 
disenangi, dihormati dan disayangi baik kawan maupun 
lawan. Kejujuran akan mendorong pelakunya berbuat baik, 
bermanfaat dan diridhai Allah SWT. sehingga akan 
menghantarkan pelakunya masuk surga. 

2. Percaya Diri: Orang yang jujur merasa lebih percaya diri 
karena mereka tidak perlu mengkhawatirkan 
pengungkapan kebohongan atau ketakjujuran mereka. 
Merasa optimis mampu melakukan sesuatunya tanpa ada 
rasa ragu dalam benak dengan dasar-dasar yang kuat 
walaupun hasil yang tidak memuaskan. Segala apapun, 
apabila dilakukan dengan rasa percaya diri akan terasa 
senang karena dapat sebagai ukuran kemampuaannya. 
Tentunya di masa yang akan datang akan sangat 
mempengaruhi dalam kehidupan di dalam banyak hal, 
mulai dari pekerjaan, hubungan keluarga, hubungan 
masyarakat, hubungan pertemanan dan banyak lagi. 

3. Kualitas Hubungan: Kejujuran adalah fondasi utama dalam 
membangun hubungan yang sehat dan bermakna. Orang 
yang jujur dapat membangun kepercayaan yang mendalam 
dengan orang lain. 

4. Kesejahteraan Emosional: Berbicara jujur dan hidup sesuai 
dengan nilai-nilai kejujuran membantu mengurangi 
perasaan bersalah dan kecemasan yang mungkin timbul 
akibat menyembunyikan fakta atau berbohong. 


116 


Karakter Kepribadian Muslim 
Manfaat untuk Masyarakat: 


Pembentukan Kepercayaan: Kejujuran adalah dasar bagi 
kepercayaan dalam masyarakat. Tanpa kepercayaan, 
interaksi sosial dan ekonomi sulit untuk berkembang. 
Keharmonisan Sosial: Dalam masyarakat yang didasarkan 
pada kejujuran, konflik dan ketidakpercayaan berkurang. 
Ini berkontribusi pada keharmonisan dan keseimbangan. 
Keadilan dan Kesetaraan: Kejujuran membantu menjaga 
kesetaraan dalam hukum dan perlakuan. Orang jujur tidak 
mendapatkan keuntungan tidak adil atau merugikan orang 
lain. 

Pembentukan Nilai Etika: Nilai-nilai kejujuran dan 
integritas yang dianut oleh masyarakat membentuk fondasi 
etika yang kuat, memandu perilaku yang dihormati dan 
dihargai. 


Manfaat dalam Lingkungan Bisnis dan Profesional: 


Reputasi yang Baik: Bisnis dan organisasi yang berpegang 
pada prinsip kejujuran dan etika memiliki reputasi yang 
baik, yang dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, 
klien, dan mitra bisnis. 

Kerjasama yang Efektif: Kejujuran memfasilitasi 
komunikasi terbuka dan efektif di antara tim dan kolega. 
Hal ini meningkatkan kerjasama dan produktivitas. 
Pertumbuhan Berkelanjutan: Bisnis yang jujur menciptakan 
lingkungan yang berkelanjutan untuk pertumbuhan jangka 
panjang. Pelanggan dan investor lebih cenderung 
berkomitmen pada entitas yang dianggap jujur. 

Pencegahan Kecurangan: Nilai kejujuran membantu 
mencegah praktik-praktik curang, penipuan, dan korupsi 
dalam dunia bisnis dan organisasi. 


117 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dalam rangkaian ini, kejujuran tidak hanya memiliki 
manfaat praktis, tetapi juga memiliki nilai intrinsik yang 
mendalam. Kejujuran menggarisbawahi nilai-nilai moral yang 
mendasari perilaku manusia yang paling baik dan membantu 
membangun masyarakat yang adil, beretika, dan berdaya tahan. 


Allah SWT. menggambarkan kedudukan atau derajat orang- 
orang yang jujur dalam al-OGur'an, sebagaimana tercantum dalam 
Surat An-Nisa ayat 69 berikut ini. 


2 3G 3 at 


Sa ah pa pl at GUI OLGA al 


aa An ea aa aa wr ang 
Di 33 AG pa Kemlu Ig el AANG sda HAJI 


- 


Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), 
mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang 
dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para 
shiddiigiin orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang 
saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya. (OS. 
An-Nisa':69). 


Memperhatikan ayat di atas, maka menjadi jelas betapa 
vitalnya sikap jujur itu. Dengan kejujuran maka akan datang 
kebaikan, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Sebaliknya, 
ketidakjujuran mendatangkan malapetaka di dunia maupun di 
akhirat. Rasul SAW. bersabda yang artinya: “Sesungguhnya 
kejujuran itu adalah ketenangan dan kebohongan itu adalah 
kebingungan”. (HR. Tirmidzi). 


1Shiddigin ialah orang-orang yang Amat teguh kepercayaannya 
kepada kebenaran rasul, dan Inilah orang-orang yang dianugerahi 
nikmat sebagaimana yang tersebut dalam surat Al Faatihah ayat 7. 


118 


Karakter Kepribadian Muslim 


D. Nilai-nilai Moral dan Etika Dibalik Kejujuran 
Nilai-Nilai Moral Dibalik Kejujuran: 


1. Integritas: Kejujuran adalah hasil dari integritas yang kuat. 
Nilai ini melibatkan konsistensi antara kata dan tindakan, 
serta memegang prinsip-prinsip yang benar dalam berbagai 
situasi. 

2. Ketulusan: Kejujuran berhubungan erat dengan ketulusan. 
Orang jujur tidak hanya berkata yang benar, tetapi juga 
berbicara dari hati yang tulus, tanpa maksud tersembunyi 
atau motivasi tersembunyi. 

3. Keterbukaan dan Transparansi: Nilai keterbukaan dan 
transparansi tercermin dalam perilaku jujur. Orang yang 
jujur tidak menyembunyikan informasi penting atau 
memberikan kesan yang salah kepada orang lain. 

4. Pertanggungjawaban: Kejujuran melibatkan mengakui 
tindakan dan perkataan kita, serta menerima konsekuensi 
dari tindakan tersebut. Ini mengajarkan pentingnya 
bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. 

5. Keadilan: Kejujuran berkontribusi pada pembentukan 
keadilan dalam masyarakat. Dengan berbicara jujur dan 
menghormati hak orang lain untuk tahu kebenaran, kita 
membantu membangun masyarakat yang lebih adil. 


Perspektif Ateis Dibalik Kejujuran: 


1. Walaupun nilai-nilai kejujuran dapat ditemukan dalam 
berbagai sistem kepercayaan dan filosofi, termasuk dalam 
konteks agama, mereka juga dapat dihargai dari perspektif 
ateis atau non-religius. Beberapa alasan mengapa kejujuran 
penting dari sudut pandang ateis meliputi: 

2. Pentingnya Realitas: Bagi banyak ateis, kejujuran 
merupakan prinsip yang penting karena didasarkan pada 
fakta dan realitas. Menghargai kebenaran berarti 


119 


Karakter Kepribadian Muslim 


menghormati kenyataan dan informasi yang dapat 
diverifikasi. 

3. Etika Universal: Meskipun mungkin tidak ada otoritas 
keagamaan yang mengawasi, banyak ateis mengamini 
prinsip-prinsip etika universal. Kejujuran adalah salah satu 
dari prinsip-prinsip ini, yang membentuk dasar perilaku 
yang dihargai di masyarakat. 

4. Kualitas Hubungan Antarmanusia: Kejujuran mendukung 
kualitas hubungan antarmanusia yang lebih baik. Dalam 
konteks ateis, hubungan yang didasarkan pada saling 
percaya dan berbicara jujur memberikan fondasi yang kuat 
untuk interaksi sosial yang positif. 

5. Penghargaan Terhadap Etika Secara Mandiri: Ateis sering 
kali mengembangkan pandangan etika mereka sendiri, yang 
mungkin dipandu oleh alasan rasional dan pemahaman 
filosofis. Dalam rangkaian ini, kejujuran bisa dianggap 
sebagai prinsip yang dihormati karena nilai-nilai tersebut 
dipahami melalui refleksi pribadi. 


Dalam rangkaian keseluruhan, nilai-nilai moral dan 
perspektif ateis sama-sama mengakui kepentingan dan manfaat 
kejujuran dalam membentuk karakter dan hubungan yang 
bermakna. Meskipun dasar filosofis mereka mungkin berbeda, 
nilai-nilai ini tetap menjadi pijakan penting dalam menciptakan 
dunia yang lebih baik. 


E. Bentuk-Bentuk Kejujuran Dalam Kehidupan 
Sehari-hari 


Kejujuran dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk dalam 
kehidupan sehari-hari. Ini mencakup perilaku, sikap, dan 
interaksi kita dengan orang lain. Berikut adalah beberapa bentuk 
kejujuran yang dapat ditemukan dalam konteks kehidupan 
sehari-hari: 


120 


Karakter Kepribadian Muslim 


1. Berbicara Jujur: Ini adalah bentuk kejujuran yang paling 
mendasar. Berbicara jujur berarti mengatakan fakta yang 
sebenarnya tanpa menambahkan atau mengurangi 
informasi. Tidak berbohong atau menyembunyikan fakta 
penting adalah bentuk kejujuran ini. Jujur dalam ucapan 
adalah jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di 
antara macam-macam kejujuran. Rasulullah SAW. bersabda 
yang artinya: “Katakanlah yang sebenarnya (hag) walau 
pahit sekalipun” (HR. Ibnu Hiban) 

2. Memenuhi Janji: Jika kita berjanji untuk melakukan sesuatu, 
kejujuran mengharuskan kita untuk memenuhi janji 
tersebut. Ini mencakup janji kecil sehari-hari seperti tugas- 
tugas rumah tangga hingga janji yang lebih serius dalam 
pekerjaan atau hubungan. Firman Allah SWT dalam OS. Al- 
Ahzab: 23. 


de 


2 


PN DN LA ALI 2 Se 2 LM 
NN Ant AMI Ig agS La 133 Je Os! Ga 


7 £9 gn "5 ae Ka Pan 

(3 Yaa ITA Lg aan ya ag AA 

“di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang 
yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada 
Allah: Maka di antara mereka ada yang gugur. dan di 


antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu dan 
mereka tidak merobah (janjinya). (OS. Al-Ahzab: 23) 


3. Tanggung Jawab: Mengakui kesalahan dan menerima 
tanggung jawab atas tindakan kita adalah tanda kejujuran. 
Jika kita melakukan kesalahan, mengakuinya dengan jujur 
dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki 
adalah bentuk kejujuran yang penting. 

4. Tidak Menyebarluaskan Gossip atau Berita Palsu: 
Menyebarluaskan informasi palsu atau tidak terverifikasi 
adalah bentuk ketidakjujuran. Membantu memeriksa dan 


121 


Karakter Kepribadian Muslim 


menyebarkan hanya informasi yang benar adalah tindakan 
kejujuran. 

5. Mengakui Keterbatasan atau Tidak Tahu: Tidak ada yang 
tahu segalanya. Mengakui jika kita tidak tahu atau tidak 
memahami sesuatu adalah bentuk kejujuran. Ini 
membangun kepercayaan dan mempromosikan 
pembelajaran. 

6. Tidak Menipu dalam Bisnis atau Transaksi: Jika berada 
dalam situasi bisnis atau transaksi, kejujuran melibatkan 
memberikan informasi yang akurat tentang produk atau 
layanan yang ditawarkan dan tidak menipu konsumen. 

7. Memberikan Umpan Balik yang Jujur: Memberikan umpan 
balik yang jujur kepada orang lain tentang kinerja mereka 
atau hasil karyanya adalah tindakan kejujuran. Ini 
membantu orang lain untuk belajar dan berkembang. 

8. Menghormati Privasi Orang Lain: Kejujuran juga mencakup 
menghormati privasi orang lain. Tidak mengintip atau 
mengganggu urusan pribadi orang lain adalah bagian dari 
nilai ini. 

9. Menunjukkan Kejujuran Dalam Bentuk Tindakan: Kejujuran 
juga dapat diwujudkan dalam tindakan yang jelas, seperti 
mengembalikan barang yang tidak milik kita, memberikan 
bantuan dengan niat baik, atau membantu seseorang yang 
membutuhkan. 

10. Berbicara Dengan Niat yang Jujur: Saat berbicara, niat kita 
juga penting. Berbicara dengan niat jujur berarti berbicara 
dengan tujuan tulus dan menghormati kebenaran, bukan 
hanya untuk mencapai tujuan pribadi. Hal ini kembali 
kepada keikhlasan. Kalau suatu amal dicampuri dengan 
riya” dan nifak atau dengan kepentingan dunia lainnya, 
maka akan merusakkan kejujuran niat, dan pelakunya bisa 
dikatakan sebagai pendusta atau munafik. 


Bentuk-bentuk kejujuran ini membentuk dasar karakter 
yang kuat dan menghantarkan hubungan yang sehat dengan 


122 


Karakter Kepribadian Muslim 


orang lain. Dalam berbagai situasi, kejujuran membantu 
menciptakan lingkungan yang adil, transparan, dan bermartabat. 


F. Tantangan-Tantangan Dalam Menerapkan 
Kejujuran 


Meskipun kejujuran memiliki banyak manfaat dan nilai 
positif, ada beberapa tantangan yang dapat muncul dalam upaya 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa 
tantangan ini termasuk: 


1. Tekanan Situasional: Terkadang, tekanan dari lingkungan 
atau situasi tertentu dapat membuat seseorang merasa 
cenderung untuk tidak jujur. Misalnya, keinginan untuk 
menyenangkan orang lain atau menghindari konflik dapat 
menggoda seseorang untuk berbicara yang tidak jujur. 

2. Konsekuensi Negatif: Mengakui kesalahan atau berbicara 
jujur tentang situasi yang tidak menguntungkan bisa 
memiliki konsekuensi negatif. Orang mungkin khawatir 
akan ditegur, dihukum, atau kehilangan hak atau 
keuntungan tertentu. 

3. Sikap Defensif: Ketika seseorang merasa disalahkan atau 
dituduh, sikap defensif mungkin muncul dan menyebabkan 
mereka cenderung untuk memutarbalikkan fakta atau 
memberikan penjelasan yang tidak sepenuhnya jujur. 

4. Ketidakpastian: Terkadang kejujuran dapat sulit diterapkan 
ketika seseorang tidak memiliki informasi yang cukup atau 
yakin tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mereka 
mungkin merasa lebih nyaman untuk membuat spekulasi 
daripada mengakui ketidakpastian. 

5. Godaan Pribadi: Tantangan juga muncul ketika seseorang 
merasa godaan pribadi untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi atau memenuhi keinginan mereka. Ini bisa 


123 


10. 


11. 


Karakter Kepribadian Muslim 


melibatkan berbohong atau berperilaku tidak jujur untuk 
mencapai tujuan tertentu. 

Etika Kelompok: Dalam beberapa kasus, individu mungkin 
merasa tertekan oleh kelompok atau budaya di sekitar 
mereka untuk berperilaku tidak jujur agar sesuai dengan 
norma kelompok tersebut. 

Ketidakjujuran Sosial Media: Era digital membawa 
tantangan baru dalam hal kejujuran, terutama dalam 
lingkungan sosial media di mana informasi seringkali dapat 
dengan mudah dipalsukan atau diubah untuk mendukung 
narasi tertentu. 

Tuntutan Waktu: Dalam situasi di mana waktu terbatas, 
seseorang mungkin merasa tergoda untuk 
menyederhanakan atau mengabaikan fakta agar lebih cepat. 
Kesulitan Memahami Kompleksitas: Beberapa situasi dapat 
sangat kompleks dan sulit untuk dipahami sepenuhnya. 
Dalam situasi seperti ini, seseorang mungkin merasa 
kesulitan untuk berbicara jujur karena kesulitan memahami 
konteks yang lebih dalam. 

Pemahaman yang Berbeda Tentang Kebenaran: Pandangan 
yang berbeda tentang kebenaran dan moralitas dapat 
menyebabkan perbedaan pendapat tentang apa yang 
dianggap jujur dan tidak jujur. 

Pengaruh Lingkungan: Lingkungan di sekitar seseorang, 
terutama jika mendukung praktik tidak jujur, bisa 
memengaruhi keputusan mereka dalam menerapkan 
kejujuran. 


Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kesadaran 


diri, keterampilan etika, dan kemauan untuk memprioritaskan 
kejujuran bahkan ketika menghadapi hambatan. 


Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran, karena 


merupakan pilar terpenting untuk membangun kehidupan yang 
damai dan adil serta sejahtera. Oleh sebab itu sebgai umat Islam, 


124 


Karakter Kepribadian Muslim 


kita harus segera menyadari dan mengawali kejujuran itu pada 
diri kita sendiri. Memang memegang teguh kejujuran dalam 
kondisi seperti sekarang ini tidaklah ringan. Kadang kita 
mendengar orang bodoh berkata bahwa “siapa jujur akan 
hancur”. Boleh jadi orang yang berpegang teguh pada kejujuran 
dalam komunitasnya yang telah rusak akan mengalami tekanan- 
tekanan berat dari lingkungan sekitar. Namun, yakinlah bahwa 
Allah SWT. hanya meridhai hamba yang mampu bertahan pada 
garis kejujuran itu, dan akan memberikan pertolongan 
kepadanya. Sungguh Allah SWT. adalah Yang Maha Tahu sikap 
kejujuran hamba-Nya. Firman Allah SWT. dalam Surat al-Maidah 
ayat 119. 


Pa RI PON Lana aa 
la ya ae Maa Sia sana Ka na Iisa agl 


Allah berfirman: "Ini adalah suatu hari yang bermanfaat 
bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. bagi 
mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai: 
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya: Allah ridha 
terhadapNya. Itulah keberuntungan yang paling besar". (OS. 
Al-Maidah:119). 


G. Strategi Menghadapi Tantangan untuk Tetap 
Jujur 


Menghadapi tantangan untuk tetap jujur memerlukan 
kesadaran diri, tekad, dan strategi yang kuat. Berikut beberapa 
strategi yang dapat membantu Anda mengatasi hambatan dan 
tetap berpegang pada kejujuran: 


125 


Karakter Kepribadian Muslim 


Buat Komitmen Pribadi: Pertama-tama, buatlah komitmen 
kuat pada diri sendiri untuk selalu berpegang pada 
kejujuran. Tanamkan nilai-nilai ini sebagai bagian integral 
dari diri Anda. 

Tingkatkan Kesadaran Diri: Sadari kapan Anda merasa 
cenderung untuk tidak jujur. Identifikasi situasi atau 
tekanan yang dapat mempengaruhi kejujuran Anda dan 
tetapkan strategi khusus untuk mengatasi hal tersebut. 
Tantang Pemikiran Negatif: Jika Anda merasa cenderung 
untuk tidak jujur karena takut konsekuensi atau alasan lain, 
tantang pemikiran negatif tersebut. Ingatkan diri Anda 
tentang manfaat jangka panjang dari kejujuran dan dampak 
negatif dari ketidakjujuran. 

Berbicara dengan Kebenaran: Ingatkan diri Anda untuk 
selalu berbicara jujur dalam semua situasi. Berlatihlah 
untuk berbicara dengan kebenaran dan tidak memberikan 
informasi yang salah atau mengesankan yang tidak benar. 
Pikirkan Konsekuensi Jangka Panjang: Pertimbangkan 
konsekuensi jangka panjang dari tindakan tidak jujur. 
Meskipun mungkin ada manfaat jangka pendek, akibat 
buruk yang bisa timbul dari ketidakjujuran dapat jauh lebih 
merugikan. 

Mengatasi Godaan Pribadi: Ketika merasa tergoda untuk 
tidak jujur demi keuntungan pribadi, pertimbangkan 
dampak jangka panjang. Fokus pada integritas pribadi dan 
menjaga citra diri yang baik. 

Tingkatkan Keterampilan Komunikasi: Belajarlah untuk 
berkomunikasi dengan jujur dan tegas. Kadang-kadang, 
alasan seseorang tidak jujur adalah karena mereka merasa 
kesulitan untuk menyampaikan pesan dengan baik. 
Gunakan Bahasa yang Akurat: Pastikan untuk menggunakan 
bahasa yang akurat dan tepat dalam berbicara atau menulis. 
Hindari interpretasi yang ambigu atau tidak benar. 


126 


Karakter Kepribadian Muslim 


9. Berpegang pada Prinsip Etika: Tetapkan prinsip etika yang 
jelas dan patuhi mereka tanpa kompromi. Ingatkan diri 
Anda bahwa integritas adalah nilai yang tidak dapat 
ditawar-tawar. 

10. Cari Dukungan: Jika Anda menghadapi situasi yang sulit, 
cari dukungan dari teman, keluarga, atau mentor yang 
dapat memberikan perspektif objektif dan dukungan moral. 

11. Pelajari dari Kesalahan: Jika Anda pernah terjatuh dalam 
ketidakjujuran, belajarlah dari pengalaman tersebut. 
Identifikasi faktor yang menyebabkan Anda tidak jujur dan 
cari cara untuk menghindarinya di masa depan. 

12. Lakukan Refleksi Rutin: Sempatkan waktu untuk merenung 
dan mengevaluasi tindakan dan keputusan Anda. 
Pertanyakan apakah Anda telah mematuhi nilai-nilai 
kejujuran atau tidak. 


Menerapkan strategi-strategi ini memerlukan kesabaran 
dan tekad, tetapi dengan komitmen dan usaha yang konsisten, 
Anda dapat mengatasi tantangan dan membangun karakter yang 
jujur dan integritas. 


H. Mendorong Kejujuran Dalam Masyarakat 


Mendorong kejujuran dalam masyarakat memerlukan 
usaha kolaboratif dari individu, keluarga, lembaga pendidikan, 
organisasi, dan pemerintah. Berikut beberapa cara untuk 
mendorong kejujuran dalam masyarakat: 


1. Pendidikan dan Kesadaran: Lembaga pendidikan memiliki 
peran penting dalam membentuk nilai-nilai kejujuran pada 
generasi mendatang. Program pendidikan yang 
mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, etika, dan 
tanggung jawab dapat membentuk dasar moral yang kuat. 


127 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Peran Model Teladan: Pemimpin masyarakat, figur publik, 
dan tokoh inspiratif yang menunjukkan integritas dan 
kejujuran dalam tindakan dan perkataan mereka dapat 
menjadi teladan bagi orang lain. 

Membangun Budaya Kejujuran: Mengembangkan budaya 
organisasi, keluarga, dan masyarakat yang mendukung 
kejujuran adalah penting. Ini dapat dicapai melalui 
komunikasi terbuka, transparansi, dan penghargaan 
terhadap perilaku jujur. 

Mengajarkan Etika dan Nilai: Selain pendidikan formal, 
lembaga agama, organisasi masyarakat, dan keluarga dapat 
berperan dalam mengajarkan etika dan nilai-nilai moral 
kepada anggota masyarakat. 

Penghargaan terhadap Kejujuran: Mengakui dan memberi 
penghargaan pada individu atau kelompok yang 
menunjukkan kejujuran dapat memotivasi orang lain untuk 
mengikuti jejak mereka. 

Menyediakan Akses Informasi yang Benar: Masyarakat 
harus mendapatkan akses informasi yang benar dan akurat. 
Pemberitaan yang jujur dan etika media yang baik dapat 
membantu mencegah penyebaran informasi palsu. 
Penerapan Hukum dan Sanksi yang Tegas: Sistem hukum 
yang efektif dan sanksi yang tegas terhadap tindakan tidak 
jujur dapat memberikan dorongan kuat untuk mematuhi 
nilai-nilai kejujuran. 

Pendidikan Karakter: Selain pendidikan akademis, penting 
untuk menerapkan pendidikan karakter dalam sekolah dan 
lingkungan masyarakat. Program ini dapat membantu 
mengembangkan kepribadian yang berintegritas. 
Pembinaan Moral: Masyarakat dapat menyelenggarakan 
program pembinaan moral yang melibatkan diskusi, 
ceramah, dan aktivitas yang membantu mendorong 
pemahaman dan praktik kejujuran. 

Transparansi dan Akuntabilitas: Organisasi dan pemerintah 
yang transparan dan akuntabel dalam tindakan dan 


128 


Karakter Kepribadian Muslim 


pengambilan keputusan dapat membentuk lingkungan di 
mana kejujuran dihargai dan ditekankan. 

11. Pemberdayaan Individu: Masyarakat dapat 
memberdayakan individu untuk mengambil tindakan 
kejujuran dengan memberikan dukungan moral dan praktis 
saat mereka menghadapi tantangan. 


Mendorong kejujuran dalam masyarakat adalah upaya 
berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Dengan 
membangun lingkungan yang mendorong kejujuran, masyarakat 
dapat tumbuh menjadi tempat di mana integritas, etika, dan 
tanggungjawab dihormati dan dihayati oleh semua orang. 


I. Kejujuran dalam Konteks Digital dan 
Teknologi 


Kejujuran dalam konteks digital dan teknologi memiliki 
tantangan dan implikasi yang unik. Dalam era digital ini, 
informasi dapat dengan mudah diubah, manipulasi dilakukan, dan 
identitas bisa disembunyikan. Oleh karena itu, penting untuk 
memahami bagaimana kejujuran diterapkan dalam lingkungan 
digital. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang kejujuran 
dalam konteks digital dan teknologi: 


1. Kejujuran dalam Berbagi Informasi: Dalam media sosial dan 
platform digital lainnya, kejujuran melibatkan berbagi 
informasi yang akurat dan benar. Hindari menyebarkan 
berita palsu, hoaks, atau informasi yang tidak terverifikasi. 

2. Keaslian Identitas: Dalam interaksi online, penting untuk 
tetap jujur tentang identitas kita. Menggunakan akun palsu 
atau mengambil identitas orang lain adalah bentuk tidak 
jujur dan dapat memiliki konsekuensi serius. 

3. Transparansi dalam Bisnis dan Pemasaran: Dalam bisnis 
online, kejujuran melibatkan transparansi dalam 


129 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


pemasaran, harga, dan informasi produk. Memberikan 
informasi yang akurat dan jujur kepada pelanggan adalah 
penting untuk membangun kepercayaan. 

Keamanan Data dan Privasi: Mengelola data pribadi dan 
informasi pelanggan dengan jujur adalah tugas penting 
dalam konteks teknologi. Menghormati privasi orang lain 
dan menghindari pelanggaran data adalah bagian dari 
kejujuran ini. 

Tanggung Jawab dalam Berkomunikasi: Ketika 
berkomunikasi melalui pesan teks, email, atau platform 
komunikasi lainnya, penting untuk berbicara dengan jujur 
dan langsung. Menyampaikan informasi yang tidak akurat 
atau mengesankan yang salah dapat merusak hubungan 
dan reputasi. 

Kejujuran dalam Penelitian dan Referensi: Dalam 
penggunaan sumber daya digital, seperti materi penelitian 
atau referensi, penting untuk memberikan kredit yang 
sesuai dan menghindari plagiarisme. 

Berbagi Sumber Informasi yang Terpercaya: Dalam dunia 
online yang berlimpah informasi, membagikan sumber 
informasi yang terpercaya dan diverifikasi adalah bentuk 
kejujuran. Ini membantu menghindari penyebaran 
informasi yang salah. 

Menghadapi Ujaran Kebencian dan Konten Negatif: 
Menghadapi konten negatif atau ujaran kebencian secara 
jujur dan bijaksana adalah tindakan yang diperlukan. Ini 
melibatkan menjaga komunikasi yang konstruktif dan 
beretika. 

Penggunaan Media Sosial yang Bertanggung Jawab: 
Kejujuran dalam media sosial mencakup 
mempertimbangkan efek dan dampak dari apa yang Anda 
posting. Hindari memposting informasi atau konten yang 
menyesatkan atau merugikan. 

Keamanan dan Kredibilitas dalam Transaksi Online: Dalam 
transaksi online, baik sebagai pembeli atau penjual, penting 


130 


Karakter Kepribadian Muslim 
untuk berperilaku jujur dalam menggambarkan produk, 
membayar dengan benar, dan memberikan layanan yang 


dijanjikan. 


Kejujuran dalam konteks digital dan teknologi memerlukan 


kesadaran tentang dampak yang lebih luas dari tindakan online. 
Menghormati kebenaran, privasi, dan integritas dalam dunia 
digital adalah kunci untuk membangun lingkungan online yang 
positif dan saling percaya. 


Selain beberapa aspek di atas, aspek-aspek lainnya yang 


relevan mengenai kejujuran dalam konteks digital dan teknologi: 


1: 


Melindungi Diri dari Kejahatan Siber: Dalam penggunaan 
internet, kejujuran juga melibatkan kesadaran dan tindakan 
yang cerdas untuk melindungi diri dari kejahatan siber. Ini 
termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari 
tautan yang mencurigakan, dan melindungi informasi 


pribadi. 
Menghadapi Isu Privasi dalam Media Sosial: Dalam berbagi 
informasi di media sosial, penting untuk 


mempertimbangkan konsekuensi privasi. Jujurlah tentang 
apa yang Anda bagikan dan dengan siapa Anda berbagi, 
serta pertimbangkan apa yang mungkin dapat 
disalahgunakan. 

Bekerja dalam Tim Virtual: Dalam lingkungan kerja yang 
semakin sering menggunakan alat komunikasi dan 
kolaborasi digital, kejujuran melibatkan kerja sama dan 
komunikasi yang jujur dengan rekan tim, bahkan jika tidak 
bertemu langsung. 

Penghindaran Penyalahgunaan Teknologi: Kejujuran juga 
melibatkan penghindaran penyalahgunaan teknologi, 
seperti pencurian identitas online, peretasan, atau 
pemalsuan dokumen digital. 


131 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Mengelola Konflik Online dengan Jujur: Dalam situasi 
konflik atau perbedaan pendapat online, penting untuk 
berbicara dengan jujur dan terbuka, menghindari serangan 
pribadi atau komentar merendahkan. 

Mendukung Sumber Konten yang Bermutu: Memilih untuk 
mendukung dan berbagi sumber konten yang bermutu dan 
terpercaya dalam lingkungan digital adalah bentuk 
kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. 

Melibatkan Diri dalam Diskusi yang Beretika: Dalam diskusi 
atau forum online, penting untuk berbicara dengan hormat 
dan beretika. Menghindari menyebarkan informasi palsu 
atau berpartisipasi dalam tindakan intimidasi atau 
pelecehan online. 

Menjaga Keseimbangan Antara Dunia Digital dan Dunia 
Nyata: Penting untuk menjaga keseimbangan antara 
kejujuran dalam kehidupan digital dan nyata. Tetap 
terhubung dengan dunia nyata dan menjaga integritas di 
semua lingkungan. 

Pentingnya Pendidikan Digital: Meningkatkan pemahaman 
tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaan 
teknologi serta mendidik generasi mendatang tentang cara 
berperilaku jujur dalam lingkungan digital. 

Melaporkan Kecurangan atau Pelanggaran: Jika Anda 
mengetahui adanya kecurangan atau pelanggaran etika 
dalam lingkungan digital, berani melaporkan atau berbicara 
tentang masalah tersebut adalah tindakan kejujuran yang 
penting. 


Kejujuran dalam konteks digital dan teknologi melibatkan 


penerapan nilai-nilai etika dan integritas dalam interaksi online. 
Dengan kesadaran dan usaha untuk menjaga kejujuran dalam 
setiap aspek digital, kita dapat membangun lingkungan online 
yang lebih aman, bermakna, dan positif. Wallahu A'lam. 


132 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kedermawanan telah lama menjadi nilai yang dihargai 
dalam sejarah manusia. Sebagai suatu bentuk perilaku altruistik, 
kedermawanan mampu mengubah dunia menjadi tempat yang 
lebih baik. Konsep ini melampaui sekadar memberikan bantuan 
materi atau sumber daya, ia merujuk pada jiwa dan niat baik yang 
mendorong individu untuk berbagi, membantu, dan mendukung 
sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan yang langsung. 


Penting untuk memahami bahwa kedermawanan 
melibatkan lebih dari sekadar tindakan menghadiahkan. Ia 
berkaitan dengan empati, kerelaan untuk berbagi, dan rasa 
tanggung jawab sosial. Dari pengorbanan pribadi dalam 
membantu orang yang membutuhkan, hingga kontribusi skala 
besar dalam mendukung inisiatif kemanusiaan global, 
kedermawanan memiliki kapasitas untuk menginspirasi dan 
memotivasi individu serta komunitas untuk berperan dalam 
membentuk dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. 


Melalui penelusuran tulisan ini, kita akan membahas 
bagaimana kedermawanan termanifestasi dalam berbagai bentuk, 
seperti sumbangan keuangan, waktu, pengetahuan, dan 
keterampilan. Kita akan melihat bagaimana kedermawanan juga 
dapat membantu dalam membangun hubungan sosial yang lebih 


133 


Karakter Kepribadian Muslim 


kuat dan meningkatkan kesejahteraan psikologis baik bagi 
pemberi maupun penerima bantuan. 


Selain itu, kita akan merenungkan dampak positif dari 
tindakan kedermawanan dalam masyarakat. Dengan menganalisis 
contoh-contoh nyata, kita dapat melihat bagaimana tindakan kecil 
seseorang dapat memicu efek domino yang menyebabkan 
perubahan sosial yang lebih besar. Tak hanya itu, artikel ini juga 
akan membahas bagaimana teknologi dan konektivitas global 
telah mempengaruhi cara kita berpartisipasi dalam tindakan 
kedermawanan, serta bagaimana kita dapat memastikan bahwa 
tindakan tersebut tetap autentik dan bermakna di tengah 
kemajuan teknologi. 


Di tengah pandangan skeptisisme terhadap niat baik dan 
ketidakpastian dalam dunia modern, kedermawanan tetap 
merupakan nilai yang bernilai. Ia bukan hanya sekadar tindakan 
sesaat, tetapi sebuah pilar yang membentuk dasar kebaikan 
dalam masyarakat. Dengan lebih memahami esensi 
kedermawanan, kita dapat menginspirasi dan mendorong orang 
lain untuk berperan aktif dalam membawa perubahan positif. 


A. Pengertian Kedermawanan 


Kedermawanan adalah sikap atau perilaku di mana 
seseorang atau kelompok orang dengan tulus dan sukarela 
memberikan bantuan, dukungan, atau sumber daya kepada orang 
lain atau komunitas tanpa mengharapkan imbalan atau manfaat 
pribadi yang langsung. Kedermawanan melibatkan empati, rasa 
ingin membantu, dan kesediaan untuk berbagi dengan tujuan 
memperbaiki kondisi atau kesejahteraan orang lain. 


Secara lebih mendalam, kedermawanan tidak hanya 
berkaitan dengan tindakan memberi secara materi, melainkan 


134 


Karakter Kepribadian Muslim 


juga bisa mencakup waktu, pengetahuan, keterampilan, atau 
perhatian emosional. Kedermawanan muncul dari dorongan hati 
yang tulus untuk membantu sesama tanpa memandang 
perbedaan sosial, ekonomi, atau budaya. Tindakan 
kedermawanan bisa bersifat individu atau bersifat kolektif dalam 
bentuk dukungan dari kelompok atau organisasi. 


Kedermawanan sering kali juga terkait dengan rasa 
tanggung jawab sosial terhadap masyarakat lebih luas. Ini bisa 
terlihat dalam berbagai skala, mulai dari tindakan kecil seperti 
membantu tetangga yang membutuhkan, hingga aksi besar 
seperti kampanye amal global untuk mengatasi bencana alam 
atau penyakit menular. 


Dalam banyak budaya dan agama, kedermawanan dianggap 
sebagai nilai etika yang tinggi. Konsep seperti "zakat" dalam 
Islam, "dana sosial" dalam Kristen, atau "dana amal" dalam 
Buddhisme menunjukkan pentingnya memberi kepada yang 
membutuhkan. Namun, kedermawanan tidak terbatas hanya pada 
ranah agama, ia juga ditekankan dalam nilai-nilai kemanusiaan 
dan moralitas. 


Dalam era modern, kedermawanan memiliki pengaruh yang 
luas, terutama dengan perkembangan teknologi dan konektivitas. 
Media sosial dan platform crowdfunding telah memungkinkan 
individu dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam tindakan 
kedermawanan dan mendukung berbagai penyebab. Namun, di 
tengah semua ini, penting untuk tetap menjaga ketulusan niat 
dalam tindakan kedermawanan, agar ia tetap membawa manfaat 
positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. 


Al-Our'an mengandung banyak ayat yang menekankan 
pentingnya kedermawanan, berbagi, dan membantu sesama. 
Berikut beberapa contoh ayat Al-Our'an yang menjelaskan nilai- 
nilai kedermawanan: 


135 


Karakter Kepribadian Muslim 


Surah Al-Bagarah, Ayat 267: 
SIA Uang PM La co ja Iyo Taka Gali gt 


Pn 

Ie (AI akad Ko LAI DAA ya G3 

G Ts Pun mtb ae ya mk go 23 

Bd as GE MU AG Aa Lea 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 

kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri 

tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 

mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji. (OS. Al-Bagarah: 267) 


Surah Al-Insan, Ayat 8-9: 


3 P3 Ae Pp ae BA Pn 
SXanbe3 Uel (W Ta Lasiag Una cat (IS Olla O yanlang 


dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada 
orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. 
Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah 
untuk mengharapkan keridhaan Allah, Kami tidak 
menghendaki Balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) 
terima kasih. (OS. Al-Insaan: 8-9) 


Surah Al-Ma'un, Ayat 1-3: 


136 


Karakter Kepribadian Muslim 


i 


NN Pra na Sea da 9... 
(HD Aa en SAI V3 Dab DASI SA 55 


Di oi Ab Je HN, 


tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah 
orang yang  menghardik anak yatim, dan tidak 
menganjurkan memberi Makan orang miskin. (OS. Al-Ma'un: 
1-3) 


Surah Al-Bagarah, Ayat 177: 

PIN S9 AI Episod! J3 Kay 1G Ol Idi Gal & 

JI TI GE AI AA IL 3 AL Gal 
bar Je cl anik Ink La 3 ab IS 


BP maag Lah HN Ii IA A61 5 JI H3 
P3 


si US ye Ui 303 AI LI 3 em, na 
Dos Ld i ane 
bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat- 
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat: 
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan 
dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang 


137 


Karakter Kepribadian Muslim 


benar (imannya): dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa. (OS. Al-Bagarah: 177) 


Surah Al-Hadid, Ayat 7: 


X0 
PN na Sean Se ae de go a21. 
LAU A3 Urilerila Mae Las Igitoly Lala )g Abu Iganls 


WS AA Lain AK Lala 
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah 
menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang 
beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari 
hartanya memperoleh pahala yang besar. (OS. Al-Hadiid: 7) 


Ini hanyalah beberapa contoh ayat yang menyoroti 
pentingnya kedermawanan dalam Al-Our'an. Seluruh kitab suci 
ini menekankan nilai-nilai kebaikan, membantu sesama, dan 
berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Kedermawanan 
dianggap sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada 
Allah dan juga sebagai bagian integral dari etika dan moralitas 
dalam agama Islam. 


B. Ajaran dan Nilai Kedermawanan dalam 
Ajaran Islam 


Ajaran dan nilai kedermawanan memiliki peran yang sangat 
penting dalam agama Islam. Dalam Islam, kedermawanan dikenal 
dengan istilah "sadagah" atau "infag", yang merujuk pada 
memberikan secara sukarela untuk tujuan yang baik tanpa 
mengharapkan imbalan dunia. Berikut adalah beberapa ajaran 
dan nilai kedermawanan dalam agama Islam: 


138 


Karakter Kepribadian Muslim 


Zakat: Zakat adalah salah satu pilar Islam yang 
mengajarkan kedermawanan. Ini adalah kewajiban bagi 
setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian 
dari harta mereka kepada mereka yang membutuhkan. 
Zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan 
mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. 
Sadagah: Sadagah merujuk pada sumbangan sukarela dan 
amal kebajikan yang dilakukan oleh umat Islam. Tindakan 
ini bisa berupa memberikan uang, makanan, pakaian, atau 
dukungan lain kepada yang membutuhkan. 

Infag: Infag adalah pengeluaran yang diberikan dari harta 
secara sukarela dalam rangka membantu mereka yang 
membutuhkan. Infag tidak memiliki ketentuan persentase 
tertentu seperti zakat, tetapi didasarkan pada niat dan 
kemampuan pemberi. 

Kepedulian Terhadap Yatim dan Miskin: Islam sangat 
menekankan pentingnya merawat yatim dan miskin. 
Memperhatikan dan membantu mereka adalah bagian dari 
nilai-nilai agama, dan menjadikan tindakan tersebut sebagai 
cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. 

Kerjasama dalam Kebaikan: Surah Al-Bagarah ayat 267 
mengajarkan bahwa orang yang beriman dianjurkan untuk 
memberikan dari hasil usahanya yang baik-baik dan dari 
apa yang diberikan Allah. Ini menggarisbawahi pentingnya 
berkontribusi pada tujuan yang baik dan berpartisipasi 
dalam kerjasama kebaikan. 

Tidak Meremehkan Tindakan Kecil: Dalam hadis, Nabi 
Muhammad SAW mengajarkan bahwa tindakan-tindakan 
kecil seperti senyuman atau memberikan air minum kepada 
orang yang haus juga bisa menjadi bentuk kedermawanan 
yang besar di mata Allah. 

Pengampunan dan Kesabaran: Kedermawanan juga 
berhubungan dengan sikap hati yang lembut, 
pengampunan, dan kesabaran terhadap sesama. Islam 
mengajarkan untuk tidak hanya memberikan bantuan 


139 


Karakter Kepribadian Muslim 


materi, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan 
mental. 

8. Mendorong Orang Lain untuk Kedermawanan: Islam 
mendorong orang untuk saling mendorong dalam berbuat 
baik. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menyebutkan 
bahwa seorang Muslim harus membantu saudaranya, baik 
saudara seagama maupun manusia secara umum, dalam 
kebutuhan dan kesulitan. 

9. Kualitas Niat yang Tulus: Dalam ajaran Islam, tindakan 
kedermawanan harus dilakukan dengan niat yang tulus 
semata-mata karena Allah. Tindakan tersebut tidak boleh 
dilakukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan dari 
manusia. 


Melalui ajaran dan nilai-nilai kedermawanan dalam Islam, 
umat Muslim diajarkan untuk berbagi dengan mereka yang 
membutuhkan, menciptakan keadilan sosial, dan membentuk 
komunitas yang lebih baik secara moral dan sosial. 


C. Filosofi dan Makna Kedermawanan dalam 
Berbagai Budaya 


Kedermawanan memiliki makna dan filosofi yang 
mendalam dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun 
rincian dan praktiknya dapat bervariasi, nilai-nilai dasar 
kedermawanan sering kali bersifat universal dan mendukung 
hubungan harmonis antara individu dan masyarakat. Berikut 
adalah beberapa contoh filosofi dan makna kedermawanan dalam 
berbagai budaya: 


1. Budaya Timur dan Agama-agama Timur: Dalam budaya- 
budaya Timur, seperti Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, 
dan Konfusianisme, konsep kedermawanan mengacu pada 
karma, tindakan, dan kontribusi positif yang membawa 


140 


Karakter Kepribadian Muslim 


kebaikan tidak hanya bagi pemberi, tetapi juga bagi 
masyarakat dan alam semesta secara keseluruhan. 
Kedermawanan dianggap sebagai jalan menuju pencerahan, 
pembebasan, dan harmoni. 

Budaya Aborigin Australia: Dalam budaya Aborigin 
Australia, kedermawanan tidak hanya melibatkan memberi 
dalam arti materi, tetapi juga melibatkan berbagi 
pengetahuan, budaya, dan kebijaksanaan. Prinsip ini 
mendasari semangat komunitas dan keterhubungan dengan 
alam. 

Budaya Amerika Asli: Suku-suku Amerika Asli menganut 
nilai-nilai kedermawanan dalam bentuk berbagi sumber 
daya, penghormatan terhadap alam, dan kepedulian 
terhadap kesejahteraan kelompok. Konsep ini juga terkait 
dengan siklus kehidupan dan pentingnya menjaga 
keseimbangan. 

Budaya Islam: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 
kedermawanan memiliki peran sentral dalam Islam. Konsep 
zakat, sedekah, dan membantu yang membutuhkan adalah 
bagian integral dari kehidupan Muslim. Kedermawanan 
dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan 
tindakan yang mendekatkan diri kepada-Nya. 

Budaya Kristen: Dalam agama Kristen, kedermawanan 
tercermin dalam prinsip-prinsip kasih dan pelayanan 
kepada sesama. Konsep "cinta kasih" dan "memberi tanpa 
pamrih" mengilhami banyak orang Kristen untuk berbagi 
dan membantu sesama sebagai wujud pengabdian kepada 
Tuhan. 

Budaya Jepang (Kokoro): Dalam budaya Jepang, konsep 
"kokoro" mengacu pada jiwa, perasaan, dan niat tulus. 
Kedermawanan dalam budaya Jepang muncul sebagai 
tindakan dari "kokoro yang baik", di mana berbagi dan 
membantu sesama adalah manifestasi dari empati dan 
kedalaman batin. 


141 


Karakter Kepribadian Muslim 


7. Budaya Afrika: Banyak suku di Afrika menganut filosofi 
"Ubuntu", yang berarti "saya ada karena kita ada". Konsep 
ini menekankan keterhubungan dan saling ketergantungan 
antara individu dan masyarakat. Kedermawanan dalam 
budaya Afrika sering kali melibatkan berbagi sumber daya 
dan bekerja bersama untuk kesejahteraan bersama. 


Meskipun ada perbedaan dalam bentuk dan detail 
praktiknya, nilai-nilai dasar kedermawanan dalam berbagai 
budaya mengajarkan pentingnya menghargai, berbagi, dan 
membantu sesama. Hal ini mencerminkan aspirasi manusia untuk 
menciptakan dunia yang lebih baik melalui tindakan-tindakan 
kebaikan yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi 
juga bagi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. 


D. Manfaat dan Nilai Kedermawanan 


Kedermawanan memiliki manfaat dan nilai yang luas, tidak 
hanya bagi penerima tetapi juga bagi pemberi dan masyarakat 
secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat dan nilai 
penting dari kedermawanan: 


Manfaat bagi Penerima: 


1. Bantuan dan Dukungan: Kedermawanan memberikan 
bantuan materi, emosional, atau pelayanan kepada mereka 
yang membutuhkan. Ini dapat membantu penerima 
mengatasi kesulitan, mengurangi penderitaan, dan 
meningkatkan kualitas hidup mereka. 

2. Peningkatan Kesejahteraan: Tindakan kedermawanan bisa 
membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 
pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini berkontribusi pada 
peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penerima. 


142 


Karakter Kepribadian Muslim 


Pengurangan Ketidaksetaraan: Kedermawanan berperan 
dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan 
memberikan kesempatan yang lebih adil bagi mereka yang 
kurang beruntung. 


Manfaat bagi Pemberi: 


Kepuasan Emosional: Memberi kepada orang lain 
memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan emosional. Ini 
dapat meningkatkan perasaan kesejahteraan dan memiliki 
dampak positif pada kesehatan mental. 

Peningkatan Rasa Makna: Berpartisipasi dalam tindakan 
kedermawanan memberikan rasa makna dan tujuan dalam 
hidup, dengan merasa bahwa tindakan tersebut 
memberikan dampak positif pada orang lain dan dunia di 
sekitar kita. 

Pengembangan Nilai dan Kualitas Pribadi: Kedermawanan 
membantu mengembangkan nilai-nilai positif seperti 
empati, belas kasihan, dan kerendahan hati. Ini juga dapat 
meningkatkan kualitas pribadi seperti rasa tanggung jawab 
dan keterampilan interpersonal. 


Manfaat bagi Masyarakat: 


Pembentukan Komunitas yang Kuat: Tindakan 
kedermawanan membantu membangun hubungan yang 
lebih kuat di antara anggota masyarakat. Ini menciptakan 
rasa saling peduli dan dukungan sosial. 

Perubahan Sosial Positif: Kedermawanan memiliki potensi 
untuk memicu perubahan sosial yang lebih besar. Tindakan 
kecil dapat memicu efek domino yang menginspirasi orang 
lain untuk berbuat baik dan merangsang gerakan positif. 
Peningkatan Solidaritas: Kedermawanan menguatkan 
ikatan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat, 


143 


Karakter Kepribadian Muslim 


mengurangi perselisihan, dan mempromosikan kerjasama 
untuk mencapai tujuan bersama. 


Nilai-nilai yang Ditanamkan oleh Kedermawanan: 


1. Kemanusiaan: Kedermawanan mengingatkan kita akan sifat 
dasar kemanusiaan yang melampaui perbedaan budaya, 
agama, dan latar belakang. 

2. Keberbagian: Kedermawanan mengajarkan nilai berbagi 
dan menghargai sumber daya bersama. 

3. Kasih Sayang: Tindakan kedermawanan berakar dalam 
belas kasihan dan perhatian terhadap kesulitan orang lain. 

4. Keberlanjutan: Kedermawanan dapat membantu 
menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dengan 
mengurangi ketidaksetaraan dan kerusakan lingkungan. 

5. Pengaruh Positif: Kedermawanan memiliki kekuatan untuk 
mengubah pandangan negatif dan membangkitkan inspirasi 
pada tingkat individu maupun kolektif. 


Secara keseluruhan, kedermawanan memiliki manfaat 
nyata dan nilai moral yang mendalam, membawa dampak positif 
bagi semua pihak yang terlibat dan masyarakat secara luas. 


E. Bentuk-Bentuk Kedermawanan 


Kedermawanan dapat muncul dalam berbagai bentuk dan 
skala, tergantung pada konteks dan niat di balik tindakan 
tersebut. Berikut adalah beberapa bentuk umum dari 
kedermawanan: 


1. Sumbangan Keuangan: Bentuk paling umum dari 
kedermawanan adalah memberikan sumbangan uang 
kepada organisasi amal, yayasan, atau individu yang 
membutuhkan. Sumbangan keuangan ini bisa digunakan 


144 


Karakter Kepribadian Muslim 


untuk membantu berbagai tujuan, seperti pendidikan, 
perawatan medis, bencana alam, dan pengentasan 
kemiskinan. 

Pemberian Waktu dan Tenaga: Kedermawanan juga bisa 
berupa pemberian waktu dan tenaga untuk membantu 
orang lain atau organisasi. Ini dapat termasuk mengajar, 
berpartisipasi dalam proyek lingkungan, atau membantu di 
pusat kesejahteraan sosial. 

Pemberian Barang Fisik: Memberikan barang-barang fisik 
seperti makanan, pakaian, mainan, dan perlengkapan 
sehari-hari kepada yang membutuhkan adalah bentuk 
kedermawanan yang umum terlihat dalam respons 
terhadap bencana atau dalam kegiatan amal. 

Mentor dan Pendampingan: Kedermawanan bisa juga 
dalam bentuk memberikan bimbingan, nasihat, dan 
dukungan kepada individu yang membutuhkan bantuan 
dalam pengembangan keterampilan atau menghadapi 
tantangan hidup. 

Berbagi Pengetahuan: Berbagi pengetahuan, keterampilan, 
atau pengalaman dengan orang lain adalah bentuk 
kedermawanan yang berharga. Ini bisa dilakukan melalui 
pelatihan, lokakarya, atau bimbingan. 

Penggalangan Dana (Crowdfunding): Mendorong dan 
berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk tujuan- 
tujuan mulia melalui platform online adalah bentuk modern 
dari kedermawanan. Ini memungkinkan banyak orang 
untuk berkontribusi dalam skala kecil yang akhirnya 
membentuk sumber daya yang besar. 

Pemberian Darah dan Organ: Mendonasikan darah atau 
organ tubuh adalah bentuk kedermawanan yang sangat 
berarti karena dapat menyelamatkan atau meningkatkan 
kualitas hidup orang lain yang membutuhkan. 
Kedermawanan Tanah Air: Bentuk kedermawanan ini 
mencakup tindakan-tindakan seperti sukarelawan di rumah 
sakit, membantu korban bencana lokal, atau berpartisipasi 


145 


Karakter Kepribadian Muslim 


dalam proyek-proyek pembangunan komunitas di sekitar 
tempat tinggal. 

9. Berbagi Pengalaman Pribadi: Berbicara terbuka tentang 
pengalaman pribadi yang sulit atau mencoba mengatasi 
rintangan tertentu dapat menginspirasi dan memberi 
harapan kepada orang lain yang sedang menghadapi hal 
serupa. 

10. Kedermawanan Digital: Berbagi informasi bermanfaat, 
sumber daya online, atau menyebarkan kesadaran melalui 
media sosial atau platform online merupakan bentuk 
modern dari kedermawanan. 


Bentuk kedermawanan ini bisa diaplikasikan dalam 
berbagai konteks, mulai dari tingkat individu hingga kelompok, 
dan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan pada 
individu dan masyarakat secara keseluruhan. 


F. Ajaran Islam Mendorong Kedermawanan 
dalam Kehidupan 


Ajaran Islam mendorong kedermawanan dalam berbagai 
aspek kehidupan melalui ajaran-ajaran, contoh-contoh dari 
kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan nilai-nilai yang terkandung 
dalam Al-OGur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa cara 
bagaimana ajaran Islam mendorong kedermawanan dalam 
kehidupan: 


1. Zakat dan Sadagah: Ajaran zakat dan sadagah dalam Islam 
adalah contoh paling jelas bagaimana Islam mendorong 
kedermawanan. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim 
yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta 
mereka kepada yang membutuhkan. Sadagah, di sisi lain, 
adalah bentuk sumbangan sukarela yang sangat dianjurkan 
dalam Islam. 


146 


Karakter Kepribadian Muslim 


Pentingnya Berbagi: Islam mengajarkan bahwa harta yang 
dimiliki bukanlah milik mutlak individu, tetapi merupakan 
titipan dari Allah. Oleh karena itu, berbagi dengan mereka 
yang kurang beruntung adalah kewajiban dan tanggung 
jawab yang perlu dipenuhi. 

Merawat Yatim dan Miskin: Islam memberikan perhatian 
khusus terhadap yatim dan miskin. Menyantuni mereka dan 
merawat kebutuhan mereka adalah bagian dari tindakan 
kedermawanan yang sangat dihargai dalam Islam. 
Kebersamaan dan Solidaritas: Ajaran Islam mendorong 
umatnya untuk hidup dalam kebersamaan dan solidaritas. 
Ketika seseorang dalam komunitas mengalami kesulitan, 
tugas umat Islam adalah untuk memberikan dukungan dan 
bantuan, menciptakan jaringan kepedulian. 

Mendorong Amal Kebaikan: Islam mendorong umatnya 
untuk berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. 
Hal ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari memberi 
makan orang lapar, membantu tetangga yang 
membutuhkan, hingga berpartisipasi dalam proyek amal 
yang lebih besar. 

Kualitas Niat yang Tulus: Ajaran Islam menekankan 
pentingnya niat yang tulus dalam tindakan kedermawanan. 
Menyadari bahwa tindakan tersebut adalah ibadah kepada 
Allah dan dilakukan semata-mata karena-Nya adalah aspek 
penting dari kedermawanan dalam Islam. 

Mendorong Kebaikan tanpa Pamrih: Dalam banyak Hadis, 
Nabi Muhammad SAW mendorong umatnya untuk berbuat 
baik dan memberi tanpa mengharapkan imbalan atau 
pengakuan dari manusia. Kedermawanan yang tulus 
dilakukan karena Allah akan mendatangkan keberkahan. 
Pendekatan Berkelanjutan: Islam mendorong 
kedermawanan dalam bentuk yang berkelanjutan. 
Misalnya, membantu orang lain dalam pendidikan atau 
pelatihan untuk memberi mereka keterampilan yang akan 
membantu mereka mandiri di masa depan. 


147 


Karakter Kepribadian Muslim 


9. Kedermawanan dalam Bentuk Apapun: Islam mengajarkan 
bahwa bentuk kedermawanan bisa berupa uang, barang, 
waktu, atau keterampilan. Apapun bentuknya, yang penting 
adalah niat dan keikhlasan dalam memberi. 

10. Contoh dari Kehidupan Nabi Muhammad SAW: Nabi 
Muhammad SAW adalah teladan tertinggi dalam 
kedermawanan. Beliau secara terus-menerus memberikan 
contoh tindakan kedermawanan dalam berbagai aspek 
kehidupan, termasuk berbagi dengan orang-orang yang 
membutuhkan, membantu tetangga, dan memperhatikan 
kaum lemah. 


Dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai ini, Islam mendorong 
umatnya untuk menjalani kehidupan yang penuh kedermawanan, 
memahami bahwa memberi kepada sesama adalah tindakan yang 
mendekatkan diri kepada Allah dan menciptakan harmoni dalam 
masyarakat. 


G. Tantangan-Tantangan dalam 
Mempraktikkan Kedermawanan 


Meskipun kedermawanan memiliki manfaat yang besar, ada 
beberapa tantangan yang dapat dihadapi saat mempraktikkannya. 
Beberapa tantangan ini dapat menghambat orang untuk terlibat 
dalam tindakan kedermawanan dengan cara yang signifikan. 
Berikut adalah beberapa tantangan umum dalam mempraktikkan 
kedermawanan: 


1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu tantangan utama 
adalah keterbatasan sumber daya seperti waktu, uang, atau 
tenaga. Orang mungkin merasa bahwa mereka tidak 
memiliki cukup untuk berbagi atau membantu, terutama 
jika mereka juga menghadapi tanggung jawab dan 
kebutuhan pribadi. 


148 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kehati-hatian Terhadap Penipuan: Beberapa orang 
mungkin ragu untuk memberikan sumbangan keuangan 
atau waktu mereka karena khawatir akan penipuan atau 
penggunaan yang tidak benar dari kontribusi mereka. Hal 
ini dapat menghalangi kemauan untuk berpartisipasi dalam 
tindakan kedermawanan. 

Kebijakan Organisasi atau Hambatan Birokrasi: Dalam 
beberapa kasus, kebijakan organisasi atau hambatan 
birokrasi dapat membuat proses memberi atau membantu 
menjadi rumit dan menghambat partisipasi dalam tindakan 
kedermawanan. 

Perasaan Tidak Mampu Membantu Secara Signifikan: 
Beberapa orang mungkin merasa bahwa tindakan kecil 
mereka tidak akan membuat perbedaan yang signifikan 
dalam situasi yang lebih besar. Ini dapat menyebabkan 
perasaan putus asa atau keengganan untuk terlibat. 

Kendala Waktu: Kehidupan yang sibuk dan jadwal yang 
padat dapat menjadi hambatan untuk terlibat dalam 
tindakan kedermawanan yang lebih luas. Orang mungkin 
merasa sulit untuk menemukan waktu luang untuk 
membantu orang lain. 

Kesulitan Menemukan Kesesuaian: Memilih penyebab atau 
proyek yang sesuai dengan nilai dan minat pribadi juga bisa 
menjadi tantangan. Terkadang, ada begitu banyak opsi 
bahwa orang merasa sulit untuk menentukan di mana 
mereka ingin berkontribusi. 

Ketidakpastian Niat Orang Lain: Ada juga tantangan dalam 
menilai niat orang lain dalam berpartisipasi dalam tindakan 
kedermawanan. Beberapa mungkin terlibat hanya untuk 
pujian atau citra sosial, bukan karena niat tulus untuk 
membantu. 

Ketidakpastian Efek Positif: Beberapa orang mungkin 
meragukan apakah tindakan kedermawanan mereka benar- 
benar akan menghasilkan dampak positif. Ini bisa 
mempengaruhi motivasi mereka untuk terlibat. 


149 


Karakter Kepribadian Muslim 


9. Keterbatasan Informasi: Kurangnya informasi tentang cara 
terlibat atau kesempatan-kesempatan untuk berkontribusi 
dalam tindakan kedermawanan juga dapat menjadi 
kendala. 

10. Tantangan Emosional: Terkadang, terlibat dalam tindakan 
kedermawanan bisa mengekspos kita pada kisah-kisah 
penderitaan atau situasi yang sulit, yang dapat 
menimbulkan tantangan emosional. 


Meskipun tantangan-tantangan ini dapat menghalangi niat 
untuk terlibat dalam kedermawanan, ada langkah-langkah yang 
dapat diambil untuk mengatasi mereka. Misalnya, merencanakan 
dan mengatur waktu, melakukan penelitian tentang organisasi 
amal yang terpercaya, atau memilih bentuk kedermawanan yang 
sesuai dengan kemampuan dan minat pribadi. 


H. Mendorong Kedermawanan dalam 
Masyarakat 


Mendorong kedermawanan dalam masyarakat memerlukan 
kerja sama antara individu, kelompok, dan institusi. Berikut 
adalah beberapa cara untuk mendorong dan mempromosikan 
kedermawanan dalam masyarakat: 


1. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pemahaman 
tentang manfaat dan nilai-nilai kedermawanan melalui 
pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu 
menginspirasi orang untuk terlibat. Sekolah, universitas, 
dan lembaga pendidikan dapat memasukkan pendidikan 
tentang kedermawanan dalam kurikulum. 

2. Teladan dan Inspirasi: Memperlihatkan contoh nyata 
tindakan kedermawanan oleh tokoh-tokoh masyarakat, 
selebritas, atau pemimpin dapat memberikan inspirasi 
kepada orang lain untuk berbuat baik. Cerita sukses tentang 


150 


Karakter Kepribadian Muslim 


pengalaman orang lain dalam berbagi dan membantu dapat 
memotivasi orang untuk berpartisipasi. 

Penghargaan dan Pengakuan: Mengakui dan menghargai 
tindakan kedermawanan melalui penghargaan atau 
pengakuan masyarakat dapat memperkuat motivasi dan 
rasa bangga dalam melakukan tindakan baik. 

Media Sosial dan Teknologi: Memanfaatkan media sosial 
dan teknologi untuk mempromosikan tindakan 
kedermawanan serta mengajak orang untuk terlibat dalam 
gerakan amal atau kampanye online dapat menciptakan 
efek domino yang positif. 

Kegiatan Komunitas: Mengadakan kegiatan-kegiatan 
komunitas yang berfokus pada tindakan kedermawanan, 
seperti kerja sukarela, kampanye penggalangan dana, atau 
kegiatan amal lokal, dapat memberikan platform untuk 
terlibat dalam tindakan nyata. 

Pendidikan Keuangan dan Keterampilan: Mengajarkan 
keterampilan keuangan dan manajemen sumber daya 
kepada individu dapat membantu mereka merencanakan 
sumbangan keuangan atau mengalokasikan sumber daya 
mereka secara bijak. 

Kolaborasi dengan Organisasi Amal: Bekerja sama dengan 
organisasi amal yang memiliki tujuan dan nilai yang sejalan 
dengan kedermawanan dapat memperluas dampak dan 
menciptakan peluang untuk terlibat dalam proyek-proyek 
yang lebih besar. 

Pendidikan Anak tentang Kedermawanan: Mengajarkan 
anak-anak tentang pentingnya kedermawanan dan 
memberikan contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari 
dapat membentuk nilai-nilai positif sejak dini. 

Menyediakan Fasilitas dan Kemudahan: Menciptakan 
fasilitas atau platform yang memudahkan orang untuk 
berpartisipasi dalam tindakan kedermawanan, seperti 
pusat pengumpulan donasi atau platform amal online, 


151 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


dapat membuatnya lebih mudah bagi orang untuk 
berkontribusi. 

Berpikir Global dan Lokal: Mengenalkan orang pada 
tantangan global dan lokal serta memberi tahu mereka 
tentang cara mereka bisa membantu, baik secara langsung 
maupun melalui dukungan dana atau sumber daya lainnya. 


Dengan kombinasi dari berbagai pendekatan ini, 


masyarakat dapat membangun budaya kedermawanan yang kuat, 
di mana tindakan-tindakan baik menjadi norma dan masyarakat 
secara keseluruhan merasa berkomitmen untuk menciptakan 
perubahan positif. Wallahu A'lam. 


152 


Karakter Kepribadian Muslim 


— ———— 


Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan 
distraksi, kesederhanaan telah muncul sebagai sebuah konsep 
yang memikat banyak perhatian. Ia mencerminkan filosofi hidup 
yang menekankan pada esensi, kejelasan, dan pengurangan 
kebingungan. Kesederhanaan bukanlah sekadar pengurangan 
unsur-unsur yang kompleks, tetapi juga sebuah pendekatan 
holistik untuk memahami, berinteraksi, dan mengatasi tantangan 
dalam kehidupan sehari-hari. 


Dalam era di mana teknologi terus berkembang dan 
informasi berlimpah, kesederhanaan muncul sebagai kontras 
yang menarik. Lebih dari sekadar tren atau gaya hidup, 
kesederhanaan menjadi semacam refleksi atas keinginan manusia 
untuk melawan hiruk-pikuk yang mengganggu dan menemukan 
kedamaian dalam ketenangan. Ketika kita terjebak dalam alur 
kehidupan yang padat, sederhana bisa menjadi kata kunci untuk 
merumuskan kembali prioritas dan menemukan keseimbangan. 


Pentingnya kesederhanaan tidak hanya terbatas pada dunia 
fisik, tetapi juga berdampak signifikan pada kesejahteraan 
psikologis. Dalam masyarakat yang sering mendorong keinginan 
akan lebih banyak, lebih besar, dan lebih cepat, kesederhanaan 


153 


Karakter Kepribadian Muslim 


dapat mengajarkan kita untuk menilai kualitas hidup berdasarkan 
kepuasan batin dan kedamaian, bukan hanya kepemilikan materi. 


Dengan memahami nilai kesederhanaan dan 
mengaplikasikannya secara sadar, kita dapat menemukan 
kecerdasan dalam keterbatasan, menikmati keindahan dalam 
kesederhanaan, dan memandu diri kita menuju kehidupan yang 
lebih bermakna. 


A. Pengertian Kesederhanaan 


Sederhana merupakan perilaku dan sikap bersahaja yang 
tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, tidak banyak 
pernik, lugas, apa adanya, hemat, sesuai kebutuhan dan rendah 
hati. Antonim dari kata kesederhanaan adalah bermewah- 
mewahan. 


Hidup sederhana adalah membebaskan segala ikatan yang 
tidak diperlukan. Namun, bukan berarti miskin, kesederhanaan 
merupakan suatu pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang 
berfokus pada apa yang benar-benar berarti. Arti hidup 
sederhana memiliki pengertian yang luas, kadang orang 
memaknai hidup sederhana adalah hidup yang apa adanya. 
Sederhana bukan hidup miskin atau kikir, namun hidup yang 
disesuaikan dengan kebutuhan atau tidak berlebihan dalam 
penggunaan harta yang ada. Sederhana lebih menekankan pada 
gaya hidup bukan pada pada usaha yang dilakukan seseorang. 
Jadi, sederhana berhubungan dengan pola hidup atau gaya hidup, 
yang berarti bisa dikatakan bila dipautkan menjadi hidup 
sederhana. 


Kesederhanaan merujuk pada keadaan atau karakteristik 


yang sederhana, tanpa kekompleksan yang berlebihan atau hiruk- 
pikuk yang tidak perlu. Ini adalah konsep yang mencakup 


154 


Karakter Kepribadian Muslim 


pengurangan elemen yang tidak esensial, fokus pada hal-hal 
pokok, dan penekanan pada kejelasan serta keteraturan. 
Kesederhanaan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti 
gaya hidup, desain, pemikiran, dan interaksi sosial. 


Dalam berbagai aspek kehidupan, kesederhanaan berarti: 


1. Pengurangan Kelebihan: Kesederhanaan melibatkan 
mengurangi hal-hal yang berlebihan atau tidak penting. Ini 
dapat merujuk pada pengurangan barang-barang materi 
yang tidak diperlukan dalam gaya hidup, atau penghapusan 
elemen yang berlebihan dalam desain produk. 

2. Keteraturan dan  Klaritas: Dengan menghilangkan 
kebingungan dan kompleksitas yang tidak perlu, 
kesederhanaan membawa keteraturan dan kejelasan. Ini 
bisa mencakup penggunaan bahasa yang sederhana dan 
mudah dipahami dalam komunikasi atau perancangan yang 
memfokuskan pada elemen-elemen penting. 

3. Fokus pada Inti: Kesederhanaan mendorong kita untuk 
fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memiliki 
nilai substansial. Ini berarti mengalihkan perhatian dari hal- 
hal yang bersifat permukaan atau tidak berarti secara 
mendalam. 

4. Pengalaman Batin: Dalam konteks kesejahteraan pribadi, 
kesederhanaan dapat membawa pengalaman batin yang 
lebih mendalam dan kedamaian. Dengan mengurangi 
gangguan dan keinginan yang berlebihan, kita bisa lebih 
merasakan koneksi dengan diri sendiri dan lingkungan. 

5. Kecemerlangan dalam Keterbatasan: Kesederhanaan juga 
melibatkan menerima keterbatasan dan meraih 
kecemerlangan dalam batasan tersebut. Ini berarti 
menghargai apa yang kita miliki dan menjadikannya 
sebagai sumber kebahagiaan daripada terus-menerus 
berusaha mendapatkan lebih banyak. 


155 


Karakter Kepribadian Muslim 


Penting untuk diingat bahwa kesederhanaan bukan berarti 
menghindari kemajuan atau kenyamanan dalam kehidupan. 
Sebaliknya, ia menekankan pada kualitas, pengalaman batin, dan 
pemusatan pada hal-hal yang memiliki makna sejati. 
Kesederhanaan dapat membantu kita menemukan keseimbangan 
dalam kehidupan yang sering kali penuh dengan kompleksitas 
dan distraksi, sehingga memungkinkan kita untuk hidup dengan 
lebih terpenuhi dan bermakna. 


Al-Gur'an memiliki banyak ayat yang mendorong dan 
menjelaskan konsep kesederhanaan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Berikut beberapa contoh ayat yang menggarisbawahi 
pentingnya kesederhanaan: 


Surah Al-A'raf, Ayat 31: 


- Fa Deng s2 P: OA 3 Naa 0 A3 ai 2 
Ng Tong Tol53 Amalan JS LS King Iyae PSI Gang $ 


Gaya EN an bana 
Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 
(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 


berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang berlebih-lebihan. (OS. Al-A'raf: 31) 


Surah Al-Gashash, Ayat 77: 


156 


Karakter Kepribadian Muslim 


dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (OS. Al- 
Oashash: 77) 


Surah Al-Isra', Ayat 26-27: 


On 2353 335 V3 Je 5 era SA Usai 1 39 


127 2, 


dan berikanlah ea Basa yang Aa akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros 
itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
sangat ingkar kepada Tuhannya. (OS. Al-Isra': 26-27) 

Surah Al-Bagarah, Ayat 267: 


- 2 25 Pa 


SI RA Un RI Ga hiho uya Tas Indala sa rta 


E-G 


15 # 5 AL akan Box - 20 3G Th AP ba 
Ji Mada ih pki Ka ban AAS S5 3 G3 


Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu 
kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri 


157 


Karakter Kepribadian Muslim 


tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan 
mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya 
lagi Maha Terpuji. (OS. Al-Bagarah: 267) 


Surah Al-Anfal, Ayat 29: 


- 


: bk JER Iy3S ol ee rta 


meal ai 3 I pan SE 


Hai orang-orang an kamu bertagwa kepada Allah, 
Kami akan memberikan kepadamu Furgaan. dan Kami akan 
jauhkan dirimu dari  kesalahan-kesalahanmu, dan 
mengampuni (dosa-dosa)mu. dan Allah mempunyai karunia 
yang besar. (OS. Al-Anfal: 29) 


ae AKU UU 


, 


Surah Al-Furgan, Ayat 67: 


DE IS RM Ian J3 as Dab ISI GA 
dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 


(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. 
(OS. Al-Furgan: 67) 


Surah Al-Hadid, Ayat 20: 


2 AK P5 Kenya Ae Gal SA Isi nalet 


G3 
Nae A2 2 20 


A3 A3 am a Pe susi Peran On Jas ih, Je! 


158 


Karakter Kepribadian Muslim 


aa 


Ba Te BT TA ata EL ae GET AN bear ata 
Ga Iban JAS SAS BNI 39 Lele UPH Ijitan 


Bol aa Y) all 335 Lag Ar 
Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini 
hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan 
dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga- 
banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan 
yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani, 
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat 
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat 
(nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta 
keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah 
kesenangan yang menipu. (OS. Al-Hadid: 20) 


Dalam ayat-ayat tersebut, Al-Our'an menunjukkan betapa 
pentingnya kesederhanaan, keseimbangan, dan penghormatan 
terhadap hak-hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. 
Konsep ini mengajarkan manusia untuk tidak berlebihan dalam 
konsunssi, bersikap adil dalam membagi harta, dan memberikan 
perhatian terhadap kebutuhan orang lain. 


B. Kesederhanaan dalam Ajaran Islam 


Islam mengajarkan ajaran yang penuh dengan tuntunan 
akhlak mulia, mengajarkan agar manusia bersikap wajar atau 
sederhana. Dan orang yang mampu bersikap wajar atau 
sederhana digolongkan dalam hamba Allah SWT yang baik. 
Firman Allah SWT dalam surat Al-Furgaan ayat 63: 


Donlot 14 13) Ega 231 Je OK adl JK 323 
GA SLIjE 


159 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) 
orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati 
dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 
mengucapkan kata-kata yang baik. (O.S Al-Furgaan: 63) 


Dari ayat tersebut, jelas bahwa hamba yang baik itu adalah 
orang yang mampu bersikap sederhana, tidak sombong dan tidak 
congkak, meskipun berhadapan dengaan orang yang jahil. Bahkan 
ketika menghadapi orang yang tidak mengerti mereka tidak 
kasar, angkuh, melainkan bersikap dan bertutur kata dengan 
bahasa yang lembut dan santun penuh kedamaian. Sikap 
sederhana itu tetap menghiasi diri sebagai hamba Allah SWT yang 
baik. 


Kesederhanaan memiliki tempat yang penting dalam ajaran 
agama Islam. Prinsip-prinsip kesederhanaan tercermin dalam Al- 
Our'an, Hadis, dan contoh kehidupan Nabi Muhammad. Berikut 
adalah beberapa aspek tentang kesederhanaan dalam ajaran 
agama Islam: 


1. Penghargaan terhadap Kecukupan: 

Dalam Islam, penghargaan terhadap kecukupan dan 
penghindaran dari pemborosan sangat dianjurkan. Orang- 
orang Muslim diajarkan untuk bersyukur atas rezeki yang 
diberikan Allah dan untuk membagikannya dengan mereka 
yang membutuhkan. Kelebihan dan kemewahan yang 
berlebihan tidak dianjurkan. 


2. Kepedulian Sosial: 

Islam mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial dan 
membantu mereka yang kurang beruntung. Memberikan 
kepada kaum miskin, memberikan makanan, dan membantu 
mereka yang membutuhkan adalah bagian dari kewajiban 
agama. Ini menggambarkan pola pikir sederhana dan 
mengutamakan kesejahteraan bersama. 


160 


Karakter Kepribadian Muslim 


3. Pakaian Sederhana dan Keteraturan: 

Nabi Muhammad dikenal akan gaya pakaian sederhana 
dan keteraturannya dalam berpakaian. Ia mengenakan pakaian 
yang sederhana dan terkadang memakai pakaian yang dijahit 
sendiri. Ini mengajarkan pentingnya tidak berlebihan dalam 
berpakaian dan berpenampilan. 


4. Tidak Berlebihan dalam Makan dan Minum: 

Islam mengajarkan untuk makan dalam porsi yang cukup 
dan tidak berlebihan. Nabi Muhammad membagi makanannya 
dengan yang lain dan mendorong untuk meninggalkan sedikit 
ruang dalam perut setelah makan. Ini menunjukkan sikap 
rendah hati dan kecukupan dalam makanan. 


5. Menjaga Hati dan Perilaku Sederhana: 

Islam mengajarkan pentingnya menjaga hati yang bersih 
dan perilaku yang sederhana. Hal ini mencakup menghindari 
sombong, merendahkan diri, dan menghormati orang lain 
dengan kesederhanaan. 


6. Penghargaan terhadap Pekerjaan Keras: 

Dalam Islam, pekerjaan keras dan usaha sungguh-sungguh 
dihargai. Nabi Muhammad juga terkenal sebagai pedagang dan 
pengusaha yang sukses, tetapi dia selalu hidup dengan pola 
pikir yang rendah hati dan berbagi rezeki. 


7. Kesederhanaan dalam Ketaatan Beragama: 

Dalam ibadah dan ketaatan beragama, Islam mengajarkan 
kesederhanaan dalam pendekatan dan intensitas. Niat dan 
penghormatan kepada Allah lebih diutamakan daripada ritual 
yang berlebihan atau ekstrem. 


8. Menilai Berdasarkan Akhlak: 


161 


Karakter Kepribadian Muslim 


Islam mengajarkan untuk menilai orang berdasarkan 
akhlak dan kebaikan hati, bukan harta atau status sosial. Ini 
mencerminkan prinsip kesederhanaan dalam penilaian 
manusia. 


9. Berbagi dan Pemberian Sosial: 

Prinsip zakat dan infag dalam Islam menekankan 
pentingnya berbagi harta dengan mereka yang membutuhkan. 
Ini adalah bentuk konkrit dari kesederhanaan yang berfungsi 
untuk menyebarkan kesejahteraan. 


Dengan demikian, kesederhanaan dalam ajaran agama 
Islam mendorong penghargaan terhadap kecukupan, keteraturan, 
rendah hati, dan kepedulian sosial. Ini adalah komponen integral 
dari gaya hidup seorang Muslim yang tercermin dalam berbagai 
aspek kehidupan sehari-hari. 


C. Keteladanan Rasulullah SAW tentang Sikap 
Sederhana 


Agama Islam mengajarkan tentang hidup sederhana, 
dengan kita hidup sederhana maka kita akan selalu merasa 
cukup, tenang, serta selalu bersyukur kepada Allah SWT. atas 
hidup yang telah dianugerahkan. Allah SWT tidak menyukai 
orang-orang yang bermewah-mewahan dan boros. Seperti pada 
surat At-Takatsur ayat 1-2: 


Bermegah-megahan telah melalaikan TA sampai kamu 
masuk ke dalam kubur. (OS. At-Takatsur: 1-2) 


162 


Karakter Kepribadian Muslim 


Maksudnya bermegah-megahan dalam soal banyak harta, 
anak, pengikut, kemuliaan, dan seumpamanya telah melalaikan 
kamu dari ketaatan. 


Lalu pada surat Al-Israa' ayat 26-27: 


AA » 20, 2.0 “., Adaa 2 S1 
Ol BA AS V3 Je Il Ela Gaul, MAS Ga 5 A3 


GA... - Kn CG» » - “ eta 
Tn DAS AA Selai 263 oebagad GE HE Ga 
dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros 
itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
sangat ingkar kepada Tuhannya. (OS. Al-Isra': 26-27) 


Allah SWT menyebut orang yang bermewah-mewahan 
sebagai lalai, dan orang yang boros serta menghamburkan 
hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri secara berlebih- 
lebihan disebut oleh Allah SWT sebagai saudara dari setan. 
Mengapa demikian? Karena orang yang boros tentu akan 
berperilaku zalim dan akan selalu kurang dengan harta yang 
didapat meskipun jumlahnya banyak, dan akan menghalalkan 
segala cara untuk memenuhi kebutuhan yang berlebihan tersebut. 
Seperti halnya mencuri, korupsi dan lainnya. Firman Allah SWT. 
dalam Surat Maryam ayat 59-60. 


an 


ai Da 2. ag 
Said SI Tag Ball Lesi Ta Ba Cal 


2 


33 Ra ega ah Da Gan NP Lg 
ii ag Ona JA Ga) 


163 


Karakter Kepribadian Muslim 


Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) 
yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa 
nafsunya, Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, 
kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, 
Maka mereka itu akan masuk syurga dan tidak dianiaya 
(dirugikan) sedikitpun, (OS. Maryam: 59-60) 


Namun, Allah SWT. melarang menjerat leher karena terlalu 
hemat sebagaiman dia melarang hambanya untuk hidup boros 
dan berfoya-foya, karean keduanya bertentangan dengan hidup 
sederhana. Firman Allah SWT dalam OS. Al-Furgan ayat 67.: 


Ai Te 


SAPU BL 5 3 Iga D5 a31 LAN sa 


Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan 
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian. (O.S Al-Furgaan: 67) 


Orang yang sederhana dalam penampilan dan gaya hidup 
kesehariannya merupakan titik tolak kesadaran tinggi hidup 
bersosial. Dengan demikian, sikap atau gaya hidup berlebihan, 
mewah, dan sombong adalah lawan yang harus dimusnahkan 
dalam hidup keseharian seseorang. Karena orang yang suka 
berlebih-lebihan merupakan tanda sikap hidup individualistik, 
hidup yang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa peduli 
dengan orang lain di sekelilingnya. Sikap seperti ini sangat 
dibenci oleh Allah SWT, karena sifat seperti ini adalah awal 
rusaknya kesenjangan dalam kehidupan sosial. Jika dalam diri 
seseorang telah tertanam ambisi untuk memperkaaya hartanya, 
maka ia akan sangat mudah terjerumus dan melakukan segala 
cara untuk mendapatkan apa yangia inginkan. 


164 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dampak yang ditimbulkan akan semakin mengakar jika ini 
dilakukan secara terus-menerus, dan tentu akan berbahaya bagi 
kehidupan sosial. Sederhana merupakan budaya yang telah 
diterapkan Rasullullah SAW, budaya sederhana dan senantiasa 
melakukan hal-hal yang baik untuk membentuk generasi Islam 
yang baik dan berkualitas. Generasi yang dididik dengan ciri 
kesederhanaan dan penghayatan memahami Islam yang sejati 
berlandaskan cahaya al-0uran itulah yang akhirnya nanti 
berhasil mengangkat panji-panji Islam di seluruh dunia. 


Rasulullah SAW. dan Nabi-nabi yang lain menyukai hidup 
sederhana. Beliau menikmati ketenangan hidup secara sederhana 
bukan berlebih-lebihan dan berfoya-foya. Beliau hidup sederhana 
di segala urusannya sehari-hari baik itu dari segi makanan, 
berpakaian, dan segala hal, beliau mencontohkan hidup yang baik 
pada umatnya dan menahan diri dari hidup yang berfoya-foya. 
Rasulullah mengajarkan pada umatnya untuk hidup sederhana. 


Meskipun Rasulullah SAW mempunyai sumber harta yang 
banyak, beliau tetap hidup secara sederhana yaitu berdasarkan 
keperluan-keperluan yang sederhana saja. Ini adalah suatu 
keteladanan yang sangat berharga untuk dicontoh dan diikuti. 
Bahkan keempat khalifah setelah baliau - Abu Bakar, Umar bin 
Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib - tetap 
mempertahankan hidup yang sederhana. 


Nabi Muhammad SAW. pernah memperoleh kesuksesan 
melalui bisnisnya, dan beliau pernah menjadi pemimpin dalam 
wilayah yang sangat luas, akan tetapi tidak ada kisah lengkap 
menggambarkan jumlah kekayaan Rasulullah, baik sesudah atau 
sebelum menjadi Rasul. Meskipun begitu, beliau memberikan 
mahar kepada Siti Khadijah sebanyak 20 ekor unta dan 12 ugiyah 
(ons) emas. Jumlah yang sangat banyak bila disetarakan dengan 
uang pada masa itu. Setelah menikah, kekayaan Nabi bertambah 
karena dikembangkan melalui perdagangan dan bersama harta 


165 


Karakter Kepribadian Muslim 


Khadijah ra.. Tidak diketahui kondisi harta kekayaan Nabi setelah 
itu karena Rasulullah sudah disibukkan dengan dakwah di masa 
itu. Beliau banyak menggunakan hartanya di jalan Allah SWT 
seperti, menyantuni orang miskin, menyantuni anak yatim, dan 
untuk jihad berperang, dan lain-lain. Rasulullah SAW. selama 
hidupnya adalah seorang yang berkepribadian sederhana, 
kesederhanaan beliau tidak terbatas pada sikap tetapi juga 
terhadap apa saja yang ia miliki. 


Rasulullah SAW. adalah suri tauladan mulia yang 
menerapkan sikap sederhana. Meskipun beliau memiliki 
kedudukan di kalangan umatnya, beliau sama sekali tidak 
menyombongkan hal itu. Rumah beliau pun sangat sederhana, 
alas tidur dari pelepah kurma tidak ada hal yang mewah dari 
kehidupan Rasulullah SAW. Dalam Al-Our'an diceritakan bahwa, 
ketika umat Islam berkali-kali memenangkan peperangan, umat 
muslim pada saat itu mendapatkan harta rampasan yang 
melimpah, sangatlah mudah dan tak ada keberatan umat muslim 
bila keluarga dan istri-istri Nabi Muhammad SAW mendapatkan 
bagian dari harta rampasan tersebut, dan sangat manusiawi jika 
beberapa istri Nabi ingin menikmati harta rampasan tersebut. 
Namun, Allah SWT. memerintahkan Nabi untuk menawarkan 
pilihan pada istri-istri beliau, memilih kemewahan dunia dengan 
segala perhiasannya tapi berpisah dengan beliau atau memilih 
tetap bersama Nabi SAW. namun tidak mendapatkan kekayaan 
duniawi. Sebuah kesederhanaan yang luar biasa yang 
dicontohkan Nabi SAW. sebagai seorang pemimpin umat yang 
mengajarkan dan sekaligus memberikan teladan nyata tentang 
hidup yang tidak berorientasi pada kekayaan duniawi (Efendi, 
2012:208). 


Rasullah SAW. pun pernah menjadi orang yang sangat kaya 
agar umatnya yang diamanati kekayaan dapat mencontoh beliau 
ketika mereka berkutik dengan harta mereka, dari bagaimana 
cara memperoleh harta yang halal, bagaimana cara 


166 


Karakter Kepribadian Muslim 


mensyukurinya, dan bagaiman membelanjakannya di jalan Allah 
SWT. Sebaliknya, Rasulullah SAW. pernah mengalami kemiskinan 
agar umatnya dapat mencontoh dan meneladani beliau, dengan 
bersabar, dan menjaga kehormatan diri sekaligus mengeluarkan 
diri dari jeratan kemiskinan dengan cara yang terhormat dan 
baik. Namun, dalam masa kekayaan yang melimpah tetap dalam 
kesederhanaan (Antonio, 2009:404). 


Kesederhanaan Rasulullah SAW. tergambar dari beberapa 
hadis berikut ini (An-Nawawi, 2010:208-212): 


Aisyah ra.berkata: Keluarga Muhammad SAW. tidak pernah 
kenyang makanan roti gandum dalam waktu dua hari 
berturut-turut sampai dia meninggal dunia. (HR. Bukhari 
dan Muslim) 


Anas ra. Berkata: Rasulullah SAW. tidak pernah makan 
dengan piring, sampai ia meninggal dunia, juga tidak pernah 
makan roti yang terbuat dari tepung sampai ia meninggal 
dunia. (HR. Bukhari) 


Dari Aisyah ra. Berkata: Alas tidur Rasulullah SAW. terbuat 
dari kulit yang berisi serabut. (HR. Bukhari) 


Kebahagiaan hakiki bukanlah di dunia. Tidak apa bersakit 
di dunia, jika bisa menuai kebaikan di surga. Karena itu, jiwa, hati, 
dan pikiran orang mukmin selalu mengedepankan akhirat, dan 
terus bekerja untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai 
perantara menuju surganya Allah SWT (Alibasyah, 2006:202). 


D. Indikator Sikap Sederhana 


Sederhana adalah sikap yang telah dicontohkan dan 
dianjurkan dimiliki oleh orang mukmin, dan sikap yang tidak 
menghamburkan hartanya untuk hal yang tidak penting. 


167 


Karakter Kepribadian Muslim 


Berikut merupakan indikator dari sikap sederhana: 


1. Menggunakan Uang Dengan Mengutamakan Kebutuhan 
Yang Amat Penting 


Harta merupakan titipan Allah SWT yang harus 
dipergunakan dengan sebaik-baiknya. dalam pandangan islam 
barang/harta adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan 
baik yang manfatnya menimbulkan perbaikan secara material, 
moral maupun spiritual pada konsumennya. Barang yang tidak 
memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan 
kesejahteraan manusia menurut konsep Islam, bukan barang dan 
tidak dapat dianggap sebagai milik atau aset umat Islam. Oleh 
karena itu barang atau harta yang dilarang tidak dianggap barang 
dalam Islam.2 


2. Mengutamakan Manfaat Barang Untuk Keberlangsungan 
Hidup Sehari-Hari 


Islam mengajarkan kepada manusia mengenai mekanisme 
menetukan pemanfaatan untuk mencapai tujuan kemuliaan. 
Kemuliaan akan tercapai jika terpeliharanya lima kemaslahatan 
meliputi: agama, hidup, keluarga, kekayaan, lingkungan, dan 
intelektual. Kunci dari lima pemeliharaan perkara falah atau 
kemuliaan terletak pada dharuriyyat. Seperti makanan, pakaian, 
perumahan dan lain-lain. Karena kebutuhan yang bersifat dasar 
dan cenderung bersifat fleksibel mengikuti tempat, waktu dan 
tempat, dan dapat menyangkut kebutuhan sosio 
psikologis /hiburan. 


2 Aisyah Syukur, Agidah Akhlak Madrasah Aliyah kelas1, 
(Surabaya: CV. Gani & Son, 2006), hal. 28. 


168 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kunci yang kedua adalah hajiat, merupakan hal-hal yang 
tidak vital untuk dipenuhi bagi lima perkara falah, akan tetapi 
sangat membantu untuk menghilangkan kesulitan dalam hidup. 
Seperti piring untuk makan, gelas untuk minum, bulpoin untuk 
menulis dan belajar. Andaikan tidak ada barang-barang tersebut 
mungkin kita akan kesulitan untuk melakukan kegiatan yang 
penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga dalam perkara falah 
adalah tahsiniat, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan 
kenyamanan saja, seperti piring dari emas, atau gelas dari batu 
mulia dan lain sebagainya. 


Seorang muslim yang akan memanfaatkan hartanya tentu 
harus bertindak sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan, 
apakah kebutuhan itu dharuriah dan hajiat bagi dirinya atau 
hanya pemanis kebutuhan tahsiniat. Seorang muslim yang bijak 
akan mendahulukan kebutuhan dharuriat-nya dibandingkan 
dengan tahsiniat-nya. 


3. Mengutamakan Kebaikan Dan Kehalalan Barang Yang Dibeli 


Allah SWT. memerintahkan umat manusia untuk 
mengkonsumsi harta dan barang yang halal dan thayyib. Dalam 
Al-0ur'an surat Al-Maidah ayat 88 dijelaskan: 


K8 03 205 0 20 25 £ Pe Han La... 8 12 
GAAPO,SB Ea ab Ga GE Yale ADI 133 153 


dan makanlah makan yang halallagi baik dari pada apa 
yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah 
kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya” (0.S Al- 
Maidah: 88) 


Penggunaan prinsip halal dan thayyib dimaksudkan untuk 


memberikan kebebasan bagi setiap muslim untuk menggunakan 
segala barang yang baik, bermanfaat, menyenagkan, lezat, 


169 


Karakter Kepribadian Muslim 


nikamat dan lain sebagainya, selama dalam naungan halal dan 
thayyib. Kebebasan yang diberikan Islam kepada umat muslim 
dalam mengkonsunssi tak lepas dari pandangan Islam itu sendiri 
bahwa perbuatan memanfaatkan atau mengkonsumsi barang 
adalah suatu kebaikan. Konsumsi dan pemuasan kebutuhan tidak 
dilarang dalam Islam selama tidak melibatkan hal-hal yang tidak 
baik atau merusak. 


4. Menabung Uang Yang Lebih Untuk Mengantisipasi 
Keperluan Yang Mendadak Atau Keperluan Untuk Masa 
Yang Akan Datang 


Sebagai manusia yang memiliki akal dan fikiran tentu kita 
akan berfikir tentang apa yang akan diprediksikan untuk masa 
yang akan datang, mempertimbangkan segala sesuatu yang akn 
dikonsumsi, pilihan masa datang dapat direalisasikan dalam 
berbagai cara, mislanya, pertama, melalui tabungan sebagai 
langkah penghematan dari kegiatan pemanfaatan harta saat ini 
yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang 
akan datang. Kedua, dengan investasi sebagai sarana untuk 
memproduktifkan harta seseorang, dengan demikian akan dapat 
digunakan untuk masa yang akan datang. 


5. Menahan Diri Untuk Tidak Berprilaku Boros Dalam 
Menggunakan Uang 


Islam mengajarkan umatnya untuk menikmati kebaikan 
duniawi selam tidak melewati batas wajar seperti boros dan 
berlebih-lebihan. — Boros dan  berlebih-lebihan — adalah 
menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan atas 
tindakan tersebut. Islam melarang hal tersebut karena 
menyebabkan harta akan berkurang secara mubadzir dan 
akhirnya berbagai macam kebutuhan yang harusnya terpenuhi 
menjadi tidak terpenuhi secara maksimal. Sifat boros juga akan 
berdampak pada seorang muslim untuk dapat berinfag, dan 


170 


Karakter Kepribadian Muslim 


akhirnya menjadi kikir. Hakikat konsumsi dalam Islam 
merupakan hal yang positif, dengan mengurangi pemborosan 
yang tidak perlu, Islam menekankan perilaku mengutamakan 
orang lain. 


6. Mencintai Orang-Orang Yang Tidak Mampu Sebagai Acuan 
Diri Untuk Selalu Bersyukur 


Dengan sikap sederhana tentu kita akan lebih peduli 
dengan orang-orang yang tidak mampu, karena orang yang 
memiliki sikap sederhana akan memanfaatkan harta yang 
dimilikinya dengan bijak. Hakikat orang yang memiliki sikap 
sederhana tidak pelit dan tidak juga boros. Dengan kita peduli 
dengan orang-orang miskin maka kita akan lebih bersyukur atas 
segala sesuatu yang telah diberikan Allah SWT kepada kita. 


E. Filosofi dan Makna Kesederhanaan dalam 
Berbagai Budaya 


Filosofi dan makna kesederhanaan dapat bervariasi di 
berbagai budaya, tetapi umumnya mengandung pesan yang 
serupa tentang pentingnya menghargai esensi, menghindari 
kemewahan yang berlebihan, dan menemukan kebahagiaan 
dalam hal-hal yang sederhana. Berikut adalah beberapa contoh 
filosofi dan makna kesederhanaan dalam berbagai budaya: 


1. Budaya Jepang (Wabi-Sabi): Budaya Jepang mengajarkan 
konsep Wabi-Sabi, yang menghargai keindahan dalam 
ketidaksempurnaan dan kenampakan alami. Filosofi ini 
mengajarkan kesederhanaan, kerendahan hati, dan 
keindahan yang ditemukan dalam hal-hal sederhana dan 
usang. Wabi-Sabi juga menekankan pentingnya merasakan 


171 


Karakter Kepribadian Muslim 


kedamaian dan refleksi melalui koneksi dengan alam dan 
keadaan sekitar. 

Budaya Cina (Daoisme): Daoisme di Cina mendorong 
kesederhanaan dengan mengikuti alur Dao (jalan alam). 
Konsep "Wu Wei" menekankan tindakan yang alami dan 
tidak dipaksakan, seiring dengan alur alam. Ini berarti 
menghindari ambisi yang berlebihan dan membiarkan 
kehidupan mengalir dengan cara yang harmonis dan 
seimbang. 

Budaya Yunani Kuno (Stoikisme): Stoikisme dalam budaya 
Yunani Kuno mendorong kesederhanaan melalui 
pengendalian diri dan penolakan terhadap nafsu dan emosi 
berlebihan. Ini berfokus pada kebahagiaan yang muncul 
dari hidup dalam keselarasan dengan alam dan nilai-nilai 
yang benar. 

Budaya Amerika Asli (Kesatuan dengan Alam): Budaya 
suku-suku Amerika Asli sering menekankan koneksi yang 
dalam dengan alam dan kehidupan yang sederhana. Mereka 
menghargai alam sebagai guru dan pelindung, serta 
mengajarkan pentingnya hidup dalam harmoni dengan 
lingkungan dan sesama. 

Budaya India (Ahimsa dan Simplicity): Dalam budaya India, 
filosofi Ahimsa (tidak kekerasan) dan kesederhanaan 
adalah bagian integral dari agama-agama seperti Hinduisme 
dan Jainisme. Ini berarti menghindari kekerasan dalam 
pikiran, kata-kata, dan tindakan, sambil menghormati alam 
dan makhluk hidup lainnya. Sederhana juga dianjurkan 
untuk memperoleh kedamaian batin. 

Budaya Skandinavia (Lagom dan Hygge): Di negara-negara 
Skandinavia, ada konsep "Lagom" yang berasal dari Swedia, 
yang mengajarkan keseimbangan dan kecukupan dalam 
segala hal. "Hygge" berasal dari Denmark dan Norwegia, 
merujuk pada kebahagiaan dan kenyamanan dalam 
momen-momen sederhana, seperti berkumpul dengan 
keluarga dan teman-teman di rumah yang nyaman. 


172 


Karakter Kepribadian Muslim 


Secara umum, filosofi kesederhanaan dalam berbagai 
budaya mengajarkan pentingnya mengalami hidup dengan lebih 
sadar, menghargai apa yang kita miliki, dan menemukan 
kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Ini adalah panggilan 
untuk hidup dengan lebih terhubung dengan alam, sesama, dan 
diri sendiri, serta menemukan kedamaian dan kepuasan dalam 
kehidupan yang sederhana dan bermakna. 


F. Manfaat dan Nilai Kesederhanaan 


Kesederhanaan memiliki sejumlah manfaat dan nilai yang 
positif dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa 
di antaranya: 


Manfaat Kesederhanaan: 


1. Ketenteraman Batin: Hidup dengan sederhana dapat 
membantu mengurangi stres dan kegelisahan. Dengan 
menghindari keinginan yang berlebihan dan kompleksitas 
yang tak perlu, pikiran menjadi lebih tenang dan batin lebih 
tenteram. 

2. Konsentrasi dan Produktivitas: Fokus pada hal-hal esensial 
membantu meningkatkan konsentrasi. Dalam berbagai 
aktivitas, kesederhanaan membantu menghindari gangguan 
yang tidak perlu dan memungkinkan kita untuk bekerja 
lebih produktif. 

3. Hubungan Sosial yang Kuat: Kehidupan yang sederhana 
sering mempromosikan nilai-nilai seperti kerendahan hati, 
empati, dan penghargaan terhadap hubungan manusiawi. 
Ini dapat memperkuat hubungan sosial dan menciptakan 
ikatan yang lebih dalam dengan orang lain. 

4. Kemampuan Beradaptasi: Hidup dengan lebih sederhana 
membuat kita lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan 


173 


Karakter Kepribadian Muslim 


dan tantangan. Ketergantungan yang lebih sedikit pada 
benda materi membuat kita lebih mampu beradaptasi 
dengan situasi yang berubah. 

Pemusatan Perhatian: Kesederhanaan membantu kita fokus 
pada tujuan yang lebih besar dan nilai-nilai yang lebih 
mendalam. Dengan mengurangi distraksi dan hiruk-pikuk, 
kita bisa mengarahkan perhatian kita pada hal-hal yang 
benar-benar penting. 


Nilai Kesederhanaan: 


Kehormatan Terhadap Keterbatasan: Kesederhanaan 
mengajarkan kita untuk menghormati keterbatasan dan 
tidak terus-menerus mencari lebih banyak. Ini mendorong 
penghargaan terhadap apa yang sudah ada dalam 
kehidupan kita. 

Penghargaan terhadap Kecukupan: Kesederhanaan 
membantu kita mengakui nilai kecukupan. Kita dapat 
merasa puas dengan apa yang kita miliki daripada terus- 
menerus mencari hal-hal baru untuk memenuhi keinginan 
yang mungkin tidak pernah puas. 

Kemandirian: Hidup dengan lebih sederhana membuat kita 
lebih mandiri secara emosional dan finansial. Kita tidak 
begitu bergantung pada barang-barang materi atau 
penerimaan sosial untuk merasa baik. 

Keberlanjutan: Kesederhanaan mendukung gaya hidup 
yang lebih berkelanjutan. Dengan menghindari pemborosan 
dan konsumsi berlebihan, kita dapat membantu menjaga 
lingkungan dan sumber daya alam. 

Kedamaian Batin: Nilai kesederhanaan seringkali 
berhubungan dengan perasaan kedamaian batin. 
Menghargai hal-hal sederhana dan menemukan 
kebahagiaan dalam momen-momen kecil dapat membantu 
menciptakan rasa kedamaian yang berkelanjutan. 


174 


Karakter Kepribadian Muslim 


Secara keseluruhan, kesederhanaan bukan hanya sekadar 
gaya hidup, tetapi juga merupakan sikap mental yang mendorong 
keseimbangan, ketenangan, dan penghargaan terhadap 
kehidupan. Nilai-nilai kesederhanaan membantu membentuk pola 
pikir yang lebih positif, mempromosikan hubungan yang lebih 
baik, dan mendorong kebahagiaan yang lebih berkelanjutan. 


Menurut Purwaningsih (2010:54), bagi anak kecil nilai 
kesederhanaan dapat diajarkan melalui: (1) kisah atau cerita, (2) 
membiasakan mereka hemat menggunakan uang jajan, (3) 
menabung menyisihkan uangjajan, dan (4) bersedekah kepada fakir 
miskin. Bagi remaja dan dewasa muda, nilai kesederhanaan dapat 
diajarkan dengan: (1) membiasakan hidup hemat, (2 ) tidak mudah 
terpengaruh iklan produk pakaian yang mahal-mahal, dan (3) 
memberikan penjelasan serta mendiskusikan keuntungan jika hidup 
sederhana. 


G. Mengembangkan Pola Pikir dan Perilaku 
Sederhana 


Mengembangkan pola pikir dan perilaku sederhana 
memerlukan kesadaran, komitmen, dan latihan berkelanjutan. 
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk 
menerapkan kesederhanaan dalam pola pikir dan perilaku Anda: 


1. Refleksi dan Tujuan Klarifikasi: 
Mulailah dengan merenung tentang apa yang benar-benar 
penting bagi Anda dalam hidup. Tentukan nilai-nilai dan 
tujuan yang sesuai dengan Anda. Ini akan membantu Anda 
mengidentifikasi elemen-elemen yang benar-benar berarti 
dan mengarahkan langkah-langkah Anda. 


1. Evaluasi Kebutuhan dan Keharusan: 


175 


Karakter Kepribadian Muslim 


Sebelum membuat keputusan besar atau membeli barang, 
tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar 
diperlukan. Evaluasi apakah barang atau kegiatan tersebut 
akan memberikan nilai tambah yang signifikan dalam hidup 
Anda. 


Pengurangan Ketergantungan Materi: 

Kurangi ketergantungan pada barang-barang materi. Sadari 
bahwa kepemilikan benda-benda tidaklah selalu 
menghasilkan kebahagiaan jangka panjang. Pertimbangkan 
untuk memberi lebih banyak perhatian pada pengalaman 
dan hubungan, daripada benda-benda. 


Penataan Prioritas: 

Penting untuk menata prioritas dengan baik. Fokuskan 
waktu dan energi Anda pada hal-hal yang paling penting 
dan mendukung tujuan Anda. Hindari tersebar terlalu tipis 
dengan banyak hal yang tidak memberikan nilai 
substansial. 

Menghindari Perbandingan Sosial: 

Hentikan kecenderungan untuk membandingkan diri Anda 
dengan orang lain. Masing-masing individu memiliki 
perjalanan hidup yang unik. Mengikuti tren atau gaya hidup 
orang lain mungkin tidak selalu cocok dengan kebutuhan 
dan nilai-nilai Anda. 


Berlatih Rasa Syukur: 

Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, baik itu sedikit 
atau banyak. Fokus pada apa yang Anda miliki sekarang, 
daripada terus-menerus ingin lebih banyak. Berlatih rasa 
syukur dapat membantu Anda merasakan kepuasan dalam 
hal-hal sederhana. 


Sederhana dalam Pengambilan Keputusan: 


176 


Karakter Kepribadian Muslim 


Prinsip sederhana juga dapat diterapkan dalam 
pengambilan keputusan sehari-hari. Cobalah untuk 
menghindari membuat keputusan yang terlalu rumit atau 
membebani. Pilih solusi yang paling masuk akal dan efisien. 


8. Jaga Ruang Fisik Terorganisir: 
Ketika lingkungan fisik Anda teratur dan tidak berantakan, 
itu dapat memengaruhi pola pikir Anda. Hindari 
mengumpulkan barang-barang yang tidak perlu dan tata 
ruangan Anda dengan efisien. 


9. Selalu Mengingatkan Diri Sendiri: 
Tetapkan pengingat untuk diri sendiri tentang tujuan Anda 
dalam mengembangkan pola pikir dan perilaku sederhana. 
Ini bisa berupa guotes, kata-kata, atau citra yang 
mengingatkan Anda untuk tetap pada jalur ini. 


10. Menghadapi Tantangan dengan Bijaksana: 
Tantangan atau godaan untuk berlebihan bisa muncul, 
tetapi dengan pola pikir yang sederhana, Anda dapat 
dengan bijaksana — menangani situasi tersebut. 
Pertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan Anda 
dan tetapkan fokus pada tujuan Anda. 


Mengembangkan pola pikir dan perilaku sederhana adalah 
perjalanan yang berkelanjutan. Setiap langkah kecil yang Anda 
ambil akan membawa Anda lebih dekat pada kedamaian batin, 
kepuasan, dan kesederhanaan dalam hidup Anda. 


H. Kesederhanaan dalam Gaya Hidup 
Kesederhanaan dalam gaya hidup melibatkan mengurangi 


kompleksitas, menghargai kebutuhan sejati, dan 
memprioritaskan hal-hal yang memiliki nilai substansial. Ini 


177 


Karakter Kepribadian Muslim 


adalah pendekatan untuk hidup yang lebih sadar dan terarah, 
dengan tujuan mengurangi gangguan, stres, dan konsumsi 
berlebihan. Berikut adalah beberapa cara untuk menerapkan 
kesederhanaan dalam gaya hidup: 


1. Penyederhanaan Barang dan Ruang: 


Kurangi jumlah barang yang tidak Anda gunakan atau 
butuhkan. 

Pertimbangkan prinsip "satu masuk, satu keluar": 
Sebelum membeli barang baru, pertimbangkan untuk 
mengeluarkan barang lama yang tidak lagi Anda 
perlukan. 

Tata ruang Anda agar tetap terorganisir dan tidak 
penuh sesak. 


2. Konsumsi yang Bijaksana: 


Pertimbangkan kebutuhan sebenarnya sebelum 
membeli barang atau layanan baru. 

Fokus pada kualitas daripada kuantitas. Pilih barang 
berkualitas yang tahan lama daripada banyak barang 
murah yang cepat rusak. 

Hindari pemborosan dan konsumsi berlebihan. 


3. Mengurangi Gangguan Digital: 


Batasi waktu yang dihabiskan untuk media sosial dan 
layanan digital yang tidak penting. 

Pertimbangkan untuk berpindah ke ponsel dengan 
fitur terbatas, atau atur pengingat untuk membatasi 
waktu layar. 


4. Sederhana dalam Gaya Berpakaian: 


Kurangi jumlah pakaian dalam lemari Anda. 

Pilih pakaian yang serbaguna dan berkualitas tinggi, 
yang dapat dipadukan dengan mudah. 

Fokus pada gaya yang sederhana dan tahan lama 
daripada mengikuti tren mode yang cepat berubah. 


5. Pentingkan Pengalaman: 


178 


Karakter Kepribadian Muslim 


e Investasikan waktu dan uang dalam pengalaman, 
seperti berwisata atau berkumpul dengan orang-orang 
yang Anda cintai. 

e Nikmati momen-momen sederhana dengan lebih sadar, 
seperti menikmati secangkir teh di pagi hari atau 
berjalan-jalan di alam. 

6. Hidup Hemat Energi: 

e Kurangi pemakaian listrik dan air yang tidak perlu. 

e Pertimbangkan penerapan teknologi yang lebih hemat 
energi, seperti lampu LED atau peralatan energi 
rendah. 

7. Menjaga Keseimbangan: 

e Selalu ingat untuk menjaga keseimbangan antara 
pekerjaan, waktu pribadi, dan waktu untuk 
beristirahat. 

e Hindari kelebihan beban kerja yang mengabaikan 
kebahagiaan dan kesejahteraan Anda. 

8. Praktikkan Penyederhanaan Mental: 

e Bersihkan pikiran dari kekhawatiran yang berlebihan. 

e Fokus pada satu tugas atau aktivitas pada satu waktu 
untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan. 

9. Dukung Produk Lokal dan Berkelanjutan: 

e Beli produk-produk lokal untuk mendukung komunitas 
dan mengurangi dampak lingkungan yang diakibatkan 
oleh pengiriman jarak jauh. 

e Pertimbangkan membeli produk yang dibuat dengan 
cara yang berkelanjutan. 

10. Sederhana dalam Pola Makan: 
e Pilih makanan segar dan tidak diproses. 
e Kurangi konsumsi makanan olahan dan cepat saji. 


Kesederhanaan dalam gaya hidup adalah perjalanan yang 
unik untuk setiap individu. Ini adalah tentang mengidentifikasi 
apa yang penting bagi Anda dan hidup sesuai dengan nilai-nilai 
Anda, sambil menghindari pemborosan dan kompleksitas yang 


179 


Karakter Kepribadian Muslim 


tidak perlu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesederhanaan, 
Anda dapat mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan 
keseimbangan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari 
Anda. 


I. Tantangan-Tantangan dalam Mengadopsi 
Kesederhanaan 


Mengadopsi kesederhanaan dalam gaya hidup dapat 
membawa banyak manfaat, tetapi juga datang dengan sejumlah 
tantangan. Beberapa tantangan dalam mengadopsi 
kesederhanaan meliputi: 


1. Budaya Konsumtif: 

Budaya konsumtif yang mendorong kepemilikan barang- 
barang materi dan gaya hidup yang glamor bisa membuat sulit 
untuk menghindari godaan pembelian yang tidak perlu. 


2. Tekanan Sosial: 

Tekanan dari lingkungan sosial atau perbandingan 
dengan orang lain yang memiliki barang-barang mewah atau 
gaya hidup yang lebih mewah bisa membuat Anda merasa 
kurang puas dengan kesederhanaan. 


3. Keterikatan Emosional: 

Mengurangi atau melepaskan barang-barang yang 
memiliki makna emosional atau kenangan terkait dapat 
menjadi sulit. Ini termasuk barang-barang warisan keluarga 
atau kenangan pribadi. 


4. Kelebihan Pilihan: 


Dalam dunia yang penuh dengan banyak pilihan, 
memutuskan apa yang penting dan apa yang tidak menjadi 


180 


Karakter Kepribadian Muslim 


lebih rumit. Kelebihan pilihan dapat mengaburkan prioritas 
dan nilai-nilai sederhana. 


5. Ketergantungan Teknologi: 

Teknologi dapat menjadi sumber distraksi dan keinginan 
yang berlebihan. Ponsel pintar, gadget, dan platform media 
sosial sering kali memicu konsumsi berlebihan dan 
mengganggu konsentrasi. 


6. Perubahan Kebiasaan: 

Mengubah kebiasaan lama dan menggantinya dengan 
kebiasaan yang lebih sederhana bisa sulit. Terkadang, 
memerlukan disiplin diri yang kuat dan waktu yang cukup 
untuk membiasakan diri dengan pola pikir dan perilaku baru. 


7. Tekanan Pekerjaan dan Keuangan: 

Dalam masyarakat yang terus bergerak cepat, tekanan 
dari pekerjaan atau masalah keuangan dapat membuat 
seseorang merasa perlu untuk berusaha lebih keras dan 
mencapai lebih banyak. 


8. Gaya Hidup Tidak Selaras: 

Mungkin ada konflik antara nilai-nilai kesederhanaan 
yang ingin Anda ikuti dengan tuntutan atau ekspektasi dari 
pekerjaan, teman, atau keluarga yang menganjurkan gaya 
hidup yang lebih konsumtif. 


9. Ketidaknyamanan Awal: 

Transisi ke gaya hidup yang lebih sederhana mungkin 
membawa perasaan tidak nyaman awalnya. Anda mungkin 
merasa bahwa Anda kurang memiliki atau kurang aktif dalam 
kegiatan yang biasanya Anda lakukan. 


10. Percobaan dan Kesalahan: 


181 


Karakter Kepribadian Muslim 


Mengadopsi kesederhanaan sering melibatkan 
eksperimen dan proses belajar dari kesalahan. Tidak semua 
pilihan yang Anda buat akan berhasil sesuai harapan, dan ini 
bisa menjadi frustrasi. 


Mengatasi  tantangan-tantangan ini — membutuhkan 
kesabaran, tekad, dan kesadaran yang kuat tentang mengapa 
Anda ingin mengadopsi kesederhanaan. Mengingat manfaat 
jangka panjang yang dapat Anda peroleh dari gaya hidup yang 
lebih sederhana, upaya Anda akan terbayar dengan perasaan 
lebih terpenuhi, kesejahteraan batin, dan pengalaman hidup yang 
lebih mendalam. 


J- Kesederhanaan Sebagai Jalan Menuju 
Keseimbangan 


Kesederhanaan dapat dianggap sebagai jalan menuju 
keseimbangan dalam kehidupan. Ini karena kesederhanaan 
membantu menjaga proporsi dan harmoni antara berbagai aspek 
kehidupan, menghindari ekstremisme, dan memberikan fondasi 
untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa 
cara di mana kesederhanaan berkontribusi pada pencapaian 
keseimbangan: 


1. Prioritas yang Jelas: 

Kesederhanaan membantu Anda mengidentifikasi 
prioritas yang sebenarnya dalam hidup. Dengan fokus pada 
hal-hal yang benar-benar penting, Anda tidak akan terjebak 
dalam aktivitas yang tidak mendukung tujuan utama Anda. Ini 
mengarah pada keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, 
kesehatan, dan waktu pribadi. 


2. Menghindari Kelebihan: 


182 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kesederhanaan melibatkan menghindari kelebihan atau 
konsumsi berlebihan dalam berbagai aspek, seperti barang- 
barang materi, makanan, dan informasi. Ini membantu 
menjaga keseimbangan dalam pengeluaran, pola makan, dan 
kesehatan mental. 


3. Keseimbangan Finansial: 

Dengan hidup sederhana, Anda cenderung mengelola 
keuangan dengan lebih bijaksana. Ini menghindari utang 
berlebihan atau pengeluaran yang tidak terkendali, yang dapat 
mengganggu keseimbangan finansial. 


4. Keseimbangan Emosi: 

Kesederhanaan membantu menjaga keseimbangan emosi 
dengan mengurangi stres, kecemasan, dan frustrasi yang 
disebabkan oleh keinginan yang berlebihan atau tekanan 
sosial. Ini memungkinkan Anda untuk memiliki respons yang 
lebih tenang dan bijaksana terhadap situasi sulit. 


5. Fokus pada Kualitas Hidup: 

Mengurangi kompleksitas dan fokus pada hal-hal yang 
memberikan nilai sejati dapat meningkatkan kualitas hidup. 
Ini menghindari terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak 
penting dan memberikan ruang untuk menikmati momen- 
momen yang berarti. 


6. Keseimbangan Lingkungan: 

Kesederhanaan berkontribusi pada keseimbangan 
lingkungan dengan mengurangi konsumsi dan dampak 
lingkungan. Dengan menghindari pemborosan dan 
menggunakan sumber daya dengan bijak, Anda membantu 
menjaga keseimbangan ekosistem. 


7. Keseimbangan Sosial: 


183 


Karakter Kepribadian Muslim 


Menghargai kesederhanaan juga dapat memengaruhi 
keseimbangan dalam hubungan sosial. Ini mengurangi 
perasaan iri atau persaingan yang berlebihan, dan mendorong 
koneksi yang lebih otentik dengan orang lain. 


8. Keseimbangan Spiritual: 

Kesederhanaan dapat memberikan waktu dan ruang 
untuk refleksi spiritual, meditasi, atau ibadah. Ini membantu 
menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rohaniah dan 
materi. 


9. Menghargai Momen Sederhana: 

Kesederhanaan mengajarkan Anda untuk menghargai 
momen-momen kecil dalam hidup. Ini membantu menciptakan 
keseimbangan antara tujuan jangka panjang dan kenikmatan 
dalam momen sekarang. 


Melalui kesederhanaan, Anda menciptakan fondasi yang 
kuat untuk mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek 
kehidupan. Ini membantu Anda menjaga proporsi yang tepat, 
menghindari ekstremisme, dan mengalami kehidupan yang lebih 
terpenuhi dan harmonis. Wallahu A'lam. 


184 


Karakter Kepribadian Muslim 


Kemurahan hati adalah salah satu nilai luhur yang telah 
mendalam akarannya dalam sejarah dan budaya manusia. Nilai 
ini mencerminkan ketulusan, empati, dan kepedulian terhadap 
sesama, serta memiliki potensi untuk menginspirasi tindakan- 
tindakan mulia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam era yang 
serba cepat dan kompleks ini, di mana manusia sering kali 
tenggelam dalam keterpisahan sosial dan egoisme, pentingnya 
menghidupkan nilai kemurahan hati tidak bisa diremehkan. 


Kemurahan hati dapat didefinisikan sebagai sikap dan 
tindakan memberikan tanpa pamrih kepada orang lain. Ini 
melibatkan kesediaan untuk berbagi waktu, perhatian, 
pengetahuan, atau sumber daya material demi kebaikan bersama, 
tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan yang berlebihan. 
Kemurahan hati dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari 
tindakan kecil seperti memberikan senyuman hangat kepada 
seseorang yang membutuhkan hingga tindakan besar seperti 
sumbangan amal untuk membantu mereka yang membutuhkan. 


Penerapan kemurahan hati memiliki dampak positif yang 
luas. Tidak hanya merangsang ketulusan dan rasa empati di 


185 


Karakter Kepribadian Muslim 


antara manusia, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan 
sosial yang lebih harmonis dan berdaya. Tindakan-tindakan 
kemurahan hati mampu memicu efek domino, di mana satu 
tindakan baik dapat mengilhami tindakan baik lainnya, 
membentuk lingkaran kebaikan yang tak terbatas. 


Selain itu, kemurahan hati juga memiliki potensi untuk 
memicu perubahan sosial yang signifikan. Dengan menjunjung 
nilai-nilai ini, individu dan kelompok masyarakat dapat bersama- 
sama mengatasi tantangan sosial, seperti kemiskinan, 
kesenjangan, dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, kemurahan 
hati menjadi pendorong bagi gerakan sosial dan inisiatif amal 
yang mampu merubah realitas sosial yang ada. 


Kemurahan hati adalah cahaya dalam kegelapan egoisme 
dan individualisme. Nilai ini mengajarkan bahwa kebahagiaan 
dan kesejahteraan sejati terletak pada kemampuan kita untuk 
membantu dan mendukung sesama manusia. Dengan 
menerapkan kemurahan hati dalam tindakan-tindakan kita 
sehari-hari, kita tidak hanya meningkatkan hubungan sosial dan 
kualitas kehidupan kita sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam 
membangun dunia yang lebih baik bagi semua orang. 


A. Pengertian Kemurahan Hati 


Kemurahan hati adalah sikap atau perilaku yang melibatkan 
pemberian, kasih sayang, atau pengorbanan tanpa pamrih kepada 
orang lain atau masyarakat secara umum. Ini adalah bentuk 
kebaikan yang mendasar, di mana seseorang atau kelompok 
orang dengan sukarela memberikan bantuan, dukungan, waktu, 
perhatian, atau sumber daya lain kepada individu atau kelompok 
yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan materi atau 
pengakuan yang berlebihan. Kemurahan hati didasarkan pada 


186 


Karakter Kepribadian Muslim 


empati, rasa peduli, dan kesadaran tentang kebutuhan orang lain 
di sekitar kita. 


Dalam praktiknya, kemurahan hati dapat mengambil 
berbagai bentuk, termasuk: 


1. Memberikan Sumbangan: Berupa sumbangan uang, 
makanan, pakaian, atau barang lain kepada mereka yang 
membutuhkan. 

2. Mengorbankan Waktu dan Energi: Menghabiskan waktu 
dan upaya untuk membantu orang lain, seperti 
mengunjungi orang sakit, memberikan bantuan pada acara 
amal, atau menjadi relawan di lembaga amal. 

3. Memberikan Dukungan Emosional: Mendengarkan dengan 
empati, memberikan dukungan moral, dan menjadi tempat 
curhat bagi mereka yang membutuhkan. 

4. Berbagi Pengetahuan dan Keterampilan: Mengajarkan atau 
berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan orang lain 
untuk membantu mereka belajar atau meningkatkan 
kehidupan mereka. 

5. Menunjukkan Kecerdasan Emosional: Mengerti perasaan 
dan kebutuhan orang lain, serta berperilaku dengan 
kelembutan dan pengertian. 


Kemurahan hati dapat berasal dari motivasi yang murni 
dan tulus untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan 
imbalan pribadi. Ini mampu menciptakan ikatan sosial yang kuat 
dan memberikan rasa kemanusiaan yang lebih dalam dalam 
interaksi kita dengan sesama manusia. Selain manfaat sosial, 
kemurahan hati juga memberikan kepuasan batin dan 
kebahagiaan yang mendalam bagi mereka yang memberikan, 
serta bagi mereka yang menerima bantuan. 


Kemurahan hati bukan hanya tentang memberikan dalam 
bentuk materi, tetapi juga melibatkan memberikan perhatian, 


187 


Karakter Kepribadian Muslim 


waktu, dan pengertian. Ini adalah sikap yang dapat merangsang 
perubahan positif dalam masyarakat, membangun hubungan yang 
lebih mendalam, dan mendorong nilai-nilai kemanusiaan yang 
lebih tinggi. 


Dalam Al-Our'an, konsep kemurahan hati, kebaikan, dan 
berbagi kepada sesama manusia diuraikan dalam berbagai ayat. 
Berikut beberapa ayat yang menyoroti pentingnya kemurahan 
hati: 


Surah Al-Bagarah, Ayat 177: 


an An Pe Pe ge Ta J5 i 
AI S3 LA Eri! J3 023 IG Sd ad 8 
JT aa IG Ih Aa “II ah AL ae 


F balr Je cl awak KI, Kal 33 ab JS 


Hani DAA BEN 


1 


(3 asi 2 Gn I3as 
bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu 
ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat- 
malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang 
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang- 
orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat: 
dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, 
dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan 


188 


Karakter Kepribadian Muslim 


dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang 
benar (imannya): dan mereka Itulah orang-orang yang 
bertakwa. (OS. Al-Bagarah: 177) 


Al-Isra' (17:26-27): 


(RAS AS V3 Je Il 23 Oia da5 pa 15 cg 

Aman Sa FA». PL Na AG 
P3 LP eplentdi 063 OA OH SE goal O) 
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros 
itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 
sangat ingkar kepada Tuhannya. (OS. Al-Isra': 26-27) 


Al-Balad (90:11-16): 


Tetapi Dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. 
Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? 
(Waitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi 
Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada 
hubungan kerabat, atau kepada orang miskin yang sangat 
fakir. OS. Al-Balad: 11-16) 


Al-Hashr (59:9): 


189 


Karakter Kepribadian Muslim 


2 


DH) AG Hi DAS A3 us GG JST 1233 ali 


OS 33 rab 2 Sena an DA aa agya GOA 


San 2 huni Oh 3 An — 
dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah 
beriman  (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka 
(Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang 
berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) 
tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa- 
apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin): dan mereka 
mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka 
sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang 
dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang 
yang beruntung. (OS. Al-Hashr: 9) 


Al-Ma'un (107:1-7): 
andi Fa ai AS Deal LK sai Eagl 
Gea Ba Di ala TP Dot ab Je JAE, 


Ds HA Aaja al Goal ie 
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah 
orang yang  menghardik anak yatim, dan tidak 
menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka 
kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang- 
orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat 


riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (OS. 
Al-Ma'un: 1-7) 


190 


Karakter Kepribadian Muslim 


Dalam ayat-ayat tersebut, Al-Gur'an menegaskan 
pentingnya membantu anak yatim, orang miskin, dan musafir, 
serta menunjukkan bahwa kemurahan hati dan berbagi 
merupakan bagian integral dari agama. Ayat-ayat ini 
mengingatkan umat Islam tentang tanggung jawab sosial untuk 
membantu mereka yang membutuhkan dan menjadikan 
kemurahan hati sebagai wujud keimanan yang mendalam. 


B. Kemurahan Hati dalam Ajaran Islam 


Dalam ajaran Islam, kemurahan hati diistilahkan sebagai 
"sadagah" atau "infag". Ini merujuk pada tindakan memberikan 
kepada mereka yang membutuhkan sebagai bagian dari 
kewajiban sosial dan spiritual. Kemurahan hati dalam Islam 
bukan hanya tindakan kemanusiaan biasa, tetapi juga merupakan 
bentuk ibadah yang mendalam dan mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. 


Berikut adalah beberapa aspek dan konsep terkait 
kemurahan hati dalam ajaran Islam: 


1. Zakat: Zakat adalah salah satu dari lima pilar Islam dan 
merupakan bentuk kewajiban memberikan sebagian harta 
kepada mereka yang membutuhkan. Ini mengajarkan 
konsep berbagi kekayaan dan membantu mengurangi 
kesenjangan sosial. Zakat biasanya diberikan dalam bentuk 
persentase tertentu dari harta yang dimiliki. 

2. Sadagah: Sadagah adalah bentuk kemurahan hati yang lebih 
luas dan mencakup berbagai jenis pemberian, baik berupa 
uang, barang, atau waktu. Tindakan sadagah dianjurkan 
dalam berbagai bentuk, baik terbuka maupun rahasia, 
sebagai bentuk kebaikan dan ibadah. 

3. Infag: Infag adalah tindakan memberikan harta atau 
sumber daya kepada mereka yang membutuhkan. Ini 


191 


Karakter Kepribadian Muslim 


mencakup tindakan memberikan tanpa pamrih untuk 
memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. 

4. Memberi kepada Fakir dan Yatim: Islam sangat 
menekankan pentingnya memberikan kepada fakir (orang 
miskin) dan yatim (anak-anak yatim) sebagai bagian dari 
tanggung jawab sosial umat Muslim. Al-Our'an dan Hadis 
banyak membahas pentingnya memberikan perhatian 
kepada mereka yang kurang beruntung. 

5. Larangan Membanggakan Kebaikan: Islam mengajarkan 
untuk memberikan dengan tulus dan rendah hati, tanpa 
mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Tindakan 
baik seharusnya dilakukan semata-mata untuk kepuasan 
Allah. 

6. Berbagi Makanan dan Kebaikan dalam Ramadan: Bulan 
Ramadan merupakan waktu di mana umat Islam lebih 
banyak terlibat dalam tindakan kemurahan hati. Berbagi 
makanan untuk berbuka puasa (berbuka bersama) dan 
memberikan sedekah lebih sering dilakukan selama bulan 
suci ini. 

7. Pentingnya Niat dan Kehendak yang Baik: Dalam ajaran 
Islam, niat yang tulus dan kehendak yang baik sangat 
penting dalam tindakan kemurahan hati. Niat tulus 
memastikan bahwa tindakan tersebut dipersembahkan 
kepada Allah semata. 


Kemurahan hati dalam Islam bukan hanya tentang 
memberikan materi, tetapi juga mencakup memberikan 
dukungan emosional, nasihat, dan perhatian kepada mereka yang 
membutuhkan. Hal ini dianggap sebagai cara untuk 
mencerminkan kecintaan dan ketaatan kepada Allah serta untuk 
menghadirkan keadilan sosial dalam masyarakat. 


192 


Karakter Kepribadian Muslim 


C. Nilai Kemurahan Hati dalam Berbagai 
Budaya 


Kemurahan hati atau nilai-nilai serupa dengan fokus pada 
kebaikan, berbagi, dan membantu sesama manusia ditemukan di 
berbagai budaya di seluruh dunia. Meskipun istilah dan 
praktiknya mungkin berbeda, esensi dari kemurahan hati tetap 
mengandung makna universal dalam berbagai konteks budaya. 
Berikut adalah beberapa contoh bagaimana nilai kemurahan hati 
tercermin dalam berbagai budaya: 


1. Budaya Timur Tengah dan Islam: Konsep "zakat" dalam 
Islam adalah kewajiban memberikan sebagian harta kepada 
yang membutuhkan. Nilai-nilai seperti memberikan 
makanan kepada orang yang kelaparan dan memberi 
kepada anak yatim menjadi bagian integral dari budaya dan 
ajaran Islam. Pada bulan Ramadan, umat Muslim juga 
berpraktik memberikan sedekah dan berbagi makanan 
kepada yang membutuhkan. 

2. Budaya Hindu: Dalam budaya Hindu, konsep "seva" 
mencakup tindakan suka rela dalam melayani orang lain 
atau melakukan tugas tanpa mengharapkan imbalan. 
Praktik ini tercermin dalam berbagai bentuk, termasuk 
memberikan dukungan kepada orang-orang yang sakit atau 
tua, serta memberi makanan kepada mereka yang 
membutuhkan. 

3. Budaya Kristen: Dalam budaya Kristen, nilai kemurahan 
hati tercermin dalam praktik memberikan amal dan 
dukungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Konsep 
"kasih" dan "belas kasihan" juga mendorong pemberian 
tanpa pamrih sebagai bentuk mengikuti ajaran Kristus. 

4. Budaya Asia: Di banyak negara Asia, seperti Jepang dan 
Korea, konsep "Karma" sering kali mendorong tindakan 
baik sebagai bentuk akumulasi kebaikan dalam kehidupan 


193 


Karakter Kepribadian Muslim 


seseorang. Budaya Asia juga memiliki tradisi berbagi 
makanan dan membantu tetangga dalam kebutuhan. 
Budaya Afrika: Di berbagai wilayah Afrika, nilai kemurahan 
hati tercermin dalam praktik gotong royong, di mana 
komunitas bekerja bersama untuk membantu anggota yang 
membutuhkan. Tradisi adat dan etika sering mendorong 
memberikan bantuan kepada yang kurang beruntung. 
Budaya Pribumi Amerika: Banyak budaya pribumi Amerika 
menganut nilai-nilai berbagi dan gotong royong. Prinsip- 
prinsip seperti "memberi sebelum menerima" dan 
penghargaan terhadap alam lingkungan juga menunjukkan 
komitmen pada kemurahan hati dan keseimbangan sosial. 
Budaya Eropa: Di berbagai negara Eropa, tradisi filantropi 
dan sumbangan amal memiliki peran penting dalam 
membantu orang yang kurang beruntung. Prinsip-prinsip 
Kristen dan nilai-nilai kemanusiaan juga memengaruhi 
budaya berbagi di banyak negara Eropa. 


Meskipun istilah dan bentuk praktik kemurahan hati dapat 


berbeda antar budaya, esensi universal dari nilai ini adalah 
pentingnya memberi, membantu, dan berbagi kepada mereka 
yang membutuhkan. Nilai-nilai ini membentuk dasar untuk 
membina hubungan sosial yang kuat, mempromosikan keadilan, 
dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. 


D. Budaya Indonesia dalam Kemurahan Hati 


Kemurahan hati merupakan nilai yang sangat kuat dalam 


budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki tradisi 
gotong royong dan sikap saling membantu yang tumbuh dalam 
berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Beberapa aspek budaya 
Indonesia yang mencerminkan nilai kemurahan hati antara lain: 


194 


Karakter Kepribadian Muslim 


Gotong Royong: Prinsip gotong royong adalah bagian tak 
terpisahkan dari budaya Indonesia. Ini mengacu pada kerja 
sama dan saling membantu dalam mengerjakan tugas-tugas 
bersama, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, atau 
desa. Gotong royong sering terlihat dalam acara-acara 
seperti membersihkan lingkungan, membangun rumah, 
atau merayakan peristiwa bersama. 

Tradisi Berbagi dalam Acara Keagamaan: Di Indonesia, nilai 
kemurahan hati sering ditekankan dalam acara-acara 
keagamaan. Misalnya, pada bulan Ramadan, masyarakat 
Muslim berbagi makanan dengan tetangga dan orang yang 
membutuhkan melalui praktik "berbuka puasa bersama". 
Selain itu, pada saat perayaan Natal, banyak orang Kristen 
terlibat dalam kegiatan sosial dan sumbangan untuk 
membantu mereka yang kurang beruntung. 

Kebudayaan Adat: Banyak suku di Indonesia memiliki nilai- 
nilai kemurahan hati dalam kebudayaan adat mereka. 
Misalnya, adat Jawa memiliki konsep "gotong-royong" yang 
melibatkan bantuan bersama dalam berbagai kegiatan 
seperti pernikahan dan panen. Budaya suku-suku di daerah 
lain, seperti Toraja dan Batak, juga memiliki tradisi 
memberikan dalam bentuk upacara adat dan acara-acara 
keagamaan. 

Kasih Sayang terhadap Tetangga dan Kerabat: Masyarakat 
Indonesia cenderung memiliki ikatan yang kuat dengan 
tetangga dan kerabat. Prinsip tolong-menolong dan 
membantu orang lain dalam keadaan sulit adalah bagian 
penting dari hubungan sosial di Indonesia. 

Budaya Ramah Tamah: Sikap ramah tamah dan keramahan 
terhadap orang asing juga mencerminkan nilai kemurahan 
hati dalam budaya Indonesia. Orang Indonesia umumnya 
dengan senang hati membantu orang yang tersesat atau 
bertanya arah, serta sering menawarkan makanan dan 
minuman kepada tamu yang datang. 


195 


Karakter Kepribadian Muslim 


6. Tradisi Sosial dan Religius: Berbagai tradisi budaya dan 
keagamaan di Indonesia seringkali melibatkan pemberian 
kepada orang lain. Misalnya, dalam tradisi "sedekah bumi" 
di Jawa, masyarakat memberikan bagian dari hasil panen 
kepada yang membutuhkan sebagai bentuk rasa syukur. 


Penting untuk dicatat bahwa walaupun nilai kemurahan 
hati kuat dalam budaya Indonesia, tantangan sosial seperti 
kemiskinan dan ketidaksetaraan masih ada. Namun, semangat 
berbagi dan membantu terus hidup dalam masyarakat, terutama 
dalam situasi-situasi darurat atau dalam membantu tetangga atau 
saudara yang membutuhkan bantuan. 


E. Manfaat dan Nilai Kemurahan Hati 


Kemurahan hati memiliki beragam manfaat dan nilai yang 
sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat secara 
keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan nilai utama 
dari kemurahan hati: 


Manfaat Kemurahan Hati: 


1. Peningkatan Kualitas Hidup: Tindakan kemurahan hati 
membantu meningkatkan kualitas hidup baik bagi pemberi 
maupun penerima. Pemberi merasakan kepuasan batin dan 
kebahagiaan karena dapat membantu orang lain, sedangkan 
penerima merasakan bantuan yang nyata dalam situasi 
sulit. 

2. Membangun Hubungan Sosial:  Kemurahan hati 
memperkuat hubungan sosial dengan menciptakan rasa 
saling percaya dan kedekatan emosional antara individu 
dan kelompok. Hal ini memperkuat ikatan sosial yang 
penting dalam membangun komunitas yang kuat. 


196 


Karakter Kepribadian Muslim 


Peningkatan Kepercayaan: Tindakan baik dan kemurahan 
hati memperkuat rasa kepercayaan antara individu, karena 
orang cenderung lebih mungkin membantu dan mendukung 
mereka yang telah membantu mereka sebelumnya. 
Pengurangan Isolasi Sosial: Kemurahan hati mengurangi 
isolasi sosial dan mengatasi perasaan kesepian. Dengan 
terlibat dalam tindakan sosial, individu merasa lebih 
terhubung dengan orang lain dan merasa lebih berarti 
dalam masyarakat. 

Mengurangi Stres dan Kecemasan: Berfokus pada 
membantu orang lain dapat membantu mengalihkan 
perhatian dari masalah pribadi dan mengurangi stres serta 
kecemasan. 


Nilai Kemurahan Hati: 


Empati: Kemurahan hati mendorong individu untuk 
berempati terhadap orang lain, merasakan apa yang 
mereka rasakan, dan merespons kebutuhan mereka dengan 
penuh pengertian. 

Kemanusiaan: Nilai kemurahan hati menekankan pada 
sifat-sifat manusiawi seperti kepedulian, pengertian, dan 
kebaikan. 

Solidaritas: Kemurahan hati menciptakan solidaritas di 
antara anggota masyarakat, mengingatkan kita bahwa kita 
semua berada dalam perjalanan ini bersama dan saling 
membutuhkan. 

Pemberdayaan: Tindakan kemurahan hati memberdayakan 
mereka yang membutuhkan, memberi mereka harapan dan 
dukungan untuk mengatasi tantangan dalam hidup mereka. 
Keberagaman dan Inklusi: Kemurahan hati melibatkan 
orang dari berbagai latar belakang dan membantu 
menciptakan lingkungan yang inklusif dan beragam. 


197 


Karakter Kepribadian Muslim 


6. Etika dan Moral: Kemurahan hati mengajarkan nilai-nilai 
etika dan moral yang mendasari tindakan-tindakan baik 
dalam masyarakat. 

7. Pembentukan Masyarakat yang Berkelanjutan: Nilai 
kemurahan hati berkontribusi pada pembentukan 
masyarakat yang berkelanjutan dan harmonis dengan 
mengurangi ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. 


Dalam keseluruhan, kemurahan hati adalah salah satu nilai 
yang memainkan peran penting dalam membentuk karakter 
individu dan masyarakat yang lebih baik. Ini memberi makna dan 
tujuan yang lebih besar dalam hidup kita, sambil membawa 
dampak positif yang nyata bagi semua orang yang terlibat. 


F. Bentuk-Bentuk Kemurahan Hati 


Kemurahan hati dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik 
dalam tindakan kecil sehari-hari maupun dalam tindakan yang 
lebih besar dan terorganisir. Berikut ini adalah beberapa bentuk 
umum dari kemurahan hati: 


1. Memberikan Sumbangan Materi: Ini adalah bentuk paling 
umum dari kemurahan hati, di mana seseorang 
memberikan sumbangan dalam bentuk uang, makanan, 
pakaian, atau barang-barang lain kepada mereka yang 
membutuhkan. 

2. Membantu Orang yang Sakit atau Tua: Merawat atau 
membantu orang yang sakit atau tua adalah tindakan 
kemurahan hati yang sangat mulia. Ini bisa berupa 
memberikan perawatan, memberikan obat-obatan, atau 
hanya memberikan perhatian dan kehadiran. 

3. Mengajar atau Berbagi Pengetahuan: Membantu orang lain 
dengan berbagi pengetahuan atau keterampilan adalah 
bentuk kemurahan hati yang berharga. Ini bisa berupa 


198 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


mengajar anak-anak, memberikan pelatihan, atau berbagi 
pengalaman. 

Relawan di Organisasi Amal: Menjadi relawan di lembaga 
amal atau organisasi nirlaba adalah cara aktif untuk 
berkontribusi dalam membantu mereka yang 
membutuhkan. Ini bisa mencakup bekerja di panti asuhan, 
membantu dalam kampanye sosial, atau terlibat dalam 
kegiatan kemanusiaan. 

Menyumbangkan Waktu: Seringkali, memberikan waktu 
dan perhatian kepada orang lain juga merupakan bentuk 
kemurahan hati yang penting. Ini bisa berupa mengunjungi 
orang yang kesepian, membantu dalam kegiatan 
masyarakat, atau memberikan dukungan emosional kepada 
mereka yang membutuhkan. 

Memberikan Dukungan Emosional: Mendengarkan dan 
memberikan dukungan emosional kepada seseorang yang 
mengalami kesulitan adalah bentuk kemurahan hati yang 
dapat memberikan dampak besar dalam hidup mereka. 
Menyumbangkan Darah: Menyumbangkan darah adalah 
bentuk kemurahan hati yang dapat menyelamatkan nyawa. 
Ini dapat dilakukan dalam acara donor darah yang diadakan 
secara teratur. 

Bantuan dalam Kebencanaan: Ketika terjadi bencana alam 
atau situasi darurat, memberikan bantuan seperti makanan, 
air, tempat berlindung, dan dukungan medis adalah bentuk 
kemurahan hati yang sangat penting. 

Mentoring dan Pendampingan: Memberikan bimbingan, 
nasihat, dan dukungan kepada individu yang sedang 
berjuang dalam mencapai tujuan mereka adalah bentuk 
kemurahan hati yang berharga. 

Berkontribusi dalam Proyek Pemberdayaan: Mendukung 
proyek-proyek yang bertujuan untuk pemberdayaan 
komunitas masyarakat, seperti pembangunan sekolah, 
fasilitas kesehatan, atau proyek ekonomi lokal, adalah 


199 


Karakter Kepribadian Muslim 


bentuk kemurahan hati yang berfokus pada perubahan 
jangka panjang. 


Semua bentuk kemurahan hati memiliki nilai yang sama 
pentingnya, terlepas dari ukuran dan skala tindakan. Setiap 
tindakan baik memiliki potensi untuk membawa dampak positif 
dalam hidup mereka yang memberikan dan mereka yang 
menerima. 


G. Menciptakan Budaya Kemurahan Hati 


Menciptakan budaya kemurahan hati dalam masyarakat 
atau lingkungan tertentu memerlukan komitmen kolektif dan 
usaha bersama. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil 
untuk menciptakan budaya kemurahan hati: 


1. Contoh dari Atas: Pemimpin dalam komunitas, baik itu 
dalam skala keluarga, organisasi, atau pemerintahan, perlu 
memberikan contoh yang baik dalam perilaku kemurahan 
hati. Mereka harus menunjukkan nilai-nilai seperti berbagi, 
membantu, dan peduli terhadap sesama dalam tindakan 
mereka sehari-hari. 

2. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran 
tentang pentingnya kemurahan hati melalui pendidikan dan 
komunikasi sangat penting. Sekolah, lembaga pendidikan, 
dan organisasi sosial dapat menyelenggarakan seminar, 
lokakarya, atau ceramah tentang nilai-nilai kemurahan hati. 

3. Melibatkan Generasi Muda: Mengajarkan nilai-nilai 
kemurahan hati kepada generasi muda adalah investasi 
jangka panjang. Sekolah dapat mengintegrasikan 
pendidikan tentang kemurahan hati dalam kurikulum, dan 
keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai ini melalui contoh 
dan diskusi. 


200 


10. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Berbagi Cerita Inspiratif: Berbagi cerita tentang tindakan- 
tindakan kemurahan hati yang menginspirasi dapat 
memotivasi orang untuk ikut berpartisipasi. Ini dapat 
dilakukan melalui media sosial, blog, atau acara komunitas. 
Mengorganisir Kegiatan Sosial: Mengadakan kegiatan amal 
seperti penggalangan dana, acara berbagi makanan, atau 
kunjungan ke panti asuhan dapat membangun kesadaran 
dan melibatkan masyarakat dalam tindakan-tindakan 
kemurahan hati. 

Mendorong Kolaborasi: Masyarakat dan organisasi dapat 
bekerja sama untuk mengatasi masalah sosial dan 
mempromosikan nilai-nilai kemurahan hati. Kolaborasi ini 
dapat menghasilkan dampak yang lebih besar daripada 
usaha individual. 

Mengakui dan Menghargai Kontribusi: Mengakui dan 
menghargai tindakan kemurahan hati dapat memperkuat 
motivasi untuk terus berbuat baik. Ini bisa berupa 
pemberian penghargaan atau pengakuan publik. 
Mengembangkan Program Sosial: Organisasi dan lembaga 
dapat mengembangkan program-program sosial yang 
berfokus pada pemberian dan membantu masyarakat yang 
membutuhkan. Ini dapat mencakup program pendidikan, 
kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya. 
Melibatkan Komunitas dalam Pengambilan Keputusan: 
Menciptakan budaya kemurahan hati juga melibatkan 
memberdayakan komunitas dalam pengambilan keputusan. 
Ini memungkinkan mereka merasa memiliki peran dalam 
membentuk lingkungan yang lebih baik. 

Berbagi Sumber Daya: Membagi sumber daya, baik itu 
waktu, uang, atau pengetahuan, dapat menjadi bagian 
penting dari budaya kemurahan hati. Orang dapat belajar 
untuk berbagi apa yang mereka miliki dengan mereka yang 
kurang beruntung. 


201 


Karakter Kepribadian Muslim 


Menciptakan budaya kemurahan hati memerlukan waktu 
dan usaha berkelanjutan. Namun, dengan komitmen bersama dan 
kesadaran akan dampak positifnya, budaya ini dapat menjadi ciri 
khas masyarakat yang lebih baik dan lebih berempati. 


H. Tantangan-Tantangan dalam Menjaga 
Kemurahan Hati 


Meskipun nilai kemurahan hati memiliki manfaat dan 
dampak positif yang signifikan, ada beberapa tantangan yang 
dapat menghalangi pemeliharaan budaya kemurahan hati. 
Beberapa tantangan ini termasuk: 


1. Individualisme dan Kesibukan: Dalam masyarakat yang 
semakin individualistik dan sibuk, orang mungkin 
cenderung lebih fokus pada kebutuhan pribadi mereka 
sendiri daripada memperhatikan orang lain. Kehidupan 
yang sibuk dapat membuat sulit bagi banyak orang untuk 
menyisihkan waktu untuk membantu mereka yang 
membutuhkan. 

2. Ketidakpedulian Sosial: Kurangnya kesadaran atau 
ketidakpedulian terhadap masalah sosial dan kebutuhan 
orang lain bisa menjadi hambatan dalam menjaga budaya 
kemurahan hati. Banyak orang mungkin tidak merasa 
terdorong untuk membantu jika mereka merasa masalah 
tersebut tidak mempengaruhi mereka secara langsung. 

3. Ketidakpastian Ekonomi: Dalam situasi ekonomi yang sulit, 
banyak orang mungkin merasa sulit untuk memberikan 
atau berbagi karena mereka sendiri memiliki keterbatasan 
sumber daya. Ketidakpastian ekonomi dapat mengurangi 
kemampuan orang untuk memberikan secara kemurahan 
hati. 

4. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Di tengah masyarakat 
yang menghadapi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan 


202 


Karakter Kepribadian Muslim 


sosial, banyak orang mungkin merasa bahwa mereka 
sendiri tidak memiliki cukup untuk hidup dan oleh karena 
itu sulit untuk membantu orang lain. 

5. Egoisme dan Individualisme: Nilai egoisme dan pandangan 
hidup yang sangat individualistik dapat menghalangi 
kemampuan individu untuk memahami dan merasakan 
kebutuhan orang lain. 

6. Ketidakpastian atau Konflik: Dalam situasi konflik atau 
ketidakpastian politik, orang mungkin lebih fokus pada 
kelangsungan hidup mereka sendiri daripada membantu 
orang lain. 

7. Pandangan Negatif terhadap Penerimaan Bantuan: 
Terkadang, pandangan negatif terhadap mereka yang 
menerima bantuan dapat mengurangi motivasi untuk 
membantu. Orang mungkin merasa bahwa bantuan mereka 
tidak dihargai atau disalahgunakan. 

8. Kegagalan Pengembangan Budaya Kemurahan Hati: Jika 
tidak ada upaya yang konsisten dalam membangun dan 
memelihara budaya kemurahan hati, nilai-nilai tersebut 
dapat luntur dalam masyarakat seiring waktu. 

9. Kurangnya Edukasi tentang Nilai-nilai Kemurahan Hati: 
Kurangnya pemahaman tentang manfaat dan pentingnya 
kemurahan hati dapat membuat orang kurang termotivasi 
untuk terlibat dalam tindakan-tindakan baik. 


Mengatasi tantangan-tantangan ini membutuhkan upaya 
bersama, pendidikan, dan kesadaran yang berkelanjutan. 
Masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan 
yang mendukung nilai kemurahan hati dan memberikan insentif 
bagi individu untuk terlibat dalam tindakan-tindakan baik. 


203 


Karakter Kepribadian Muslim 


I. Strategi Menghadapi Tantangan Agar Tetap 


Murah Hati 


Menghadapi tantangan agar tetap mempertahankan budaya 


kemurahan hati memerlukan usaha yang berkelanjutan dan 
komitmen. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat 
membantu dalam mengatasi tantangan dan tetap menjaga 
kemurahan hati: 


TI 


Pendidikan dan Kesadaran: Edukasi tentang manfaat dan 
pentingnya kemurahan hati dapat membantu mengubah 
pandangan dan perilaku individu. Kampanye, seminar, atau 
diskusi kelompok bisa menjadi cara untuk meningkatkan 
kesadaran. 

Contoh dari Atas: Pemimpin, baik itu dalam keluarga, 
komunitas, atau organisasi, harus memberikan contoh 
positif dalam perilaku kemurahan hati. Tindakan mereka 
akan mempengaruhi orang lain dan mendorong mereka 
untuk melakukan hal yang sama. 

Keterlibatan Generasi Muda: Mengajarkan nilai-nilai 
kemurahan hati kepada generasi muda akan membentuk 
sikap dan perilaku mereka di masa depan. Sekolah, 
keluarga, dan organisasi pemuda dapat bekerja sama untuk 
mengembangkan program edukasi. 

Mendorong Kolaborasi dan Gotong Royong: Membangun 
kerja sama dan gotong royong dalam komunitas atau 
organisasi dapat membantu mengatasi tantangan bersama- 
sama. Masyarakat yang terhubung cenderung lebih mampu 
menghadapi tantangan dan memelihara kemurahan hati. 
Fokus pada Dampak Positif: Mengingatkan diri sendiri dan 
orang lain tentang dampak positif yang dihasilkan dari 
tindakan kemurahan hati dapat memotivasi kita untuk 
terus melakukannya, bahkan dalam situasi sulit. 
Penghargaan dan Pengakuan: Mengakui dan menghargai 
tindakan kemurahan hati melalui penghargaan atau 


204 


Karakter Kepribadian Muslim 


pengakuan publik dapat memberikan insentif tambahan 
bagi orang untuk terus berbuat baik. 

7. Berkomunikasi tentang Tantangan dan Solusi: Terbuka 
berbicara tentang tantangan yang mungkin dihadapi dalam 
menjaga kemurahan hati dapat membantu mengidentifikasi 
solusi yang lebih baik. Diskusi kelompok dan forum dapat 
memfasilitasi pertukaran ide. 

8. Membangun Jaringan Sosial yang Positif: Berada di sekitar 
orang-orang yang memiliki nilai dan sikap positif dapat 
mempengaruhi perilaku kita. Membangun jaringan sosial 
yang mendukung dapat membantu mempertahankan 
budaya kemurahan hati. 

9. Mengatasi Egoisme dengan Pemahaman: Mengenali sifat 
egoisme dan individualisme dalam diri sendiri dan 
berusaha memahaminya dapat membantu untuk mengatasi 
sikap tersebut dan membuka diri terhadap kemurahan hati. 

10. Menerapkan Kebiasaan Positif: Membuat tindakan 
kemurahan hati menjadi kebiasaan dapat membantu 
melestarikannya. Misalnya, menetapkan jadwal rutin untuk 
berkontribusi dalam kegiatan amal atau berpartisipasi 
dalam program sosial. 

11. Berpikir Jangka Panjang: Menyadari bahwa tindakan- 
tindakan kemurahan hati berkontribusi pada perubahan 
positif jangka panjang dalam masyarakat dapat menjadi 
motivasi yang kuat untuk tetap berkomitmen. 


Mempertahankan budaya kemurahan hati adalah usaha 
bersama yang melibatkan setiap individu dalam masyarakat. 
Dengan memahami tantangan yang mungkin dihadapi dan 
menerapkan strategi yang sesuai, kita dapat menciptakan 
lingkungan yang mendukung nilai-nilai ini dan memperkuat 
ikatan sosial dalam masyarakat. 


205 


Karakter Kepribadian Muslim 


J- Kemurahan Hati dalam Penanggulangan 
Krisis dan Bencana Global 


Kemurahan hati memiliki peran yang sangat penting dalam 
penanggulangan krisis dan bencana global. Dalam situasi-situasi 
ini, tindakan kemurahan hati dapat memberikan bantuan 
mendesak kepada mereka yang terkena dampak, serta 
memberikan dukungan fisik, emosional, dan sosial yang sangat 
dibutuhkan. Berikut adalah beberapa cara di mana kemurahan 
hati dapat berperan dalam penanggulangan krisis dan bencana 
global: 


1. Bantuan Materi: Salah satu bentuk kemurahan hati yang 
paling penting dalam krisis adalah memberikan bantuan 
materi. Ini bisa berupa penyediaan makanan, air bersih, 
pakaian, tempat tinggal, dan peralatan medis yang 
diperlukan untuk bertahan hidup. 

2. Mobilisasi Sumber Daya: Kemurahan hati dapat 
memobilisasi sumber daya, baik itu uang, barang, atau 
tenaga, untuk membantu dalam upaya penanggulangan 
bencana. Sumbangan dan dukungan ini dapat membantu 
lembaga bantuan dan organisasi kemanusiaan dalam 
memberikan bantuan yang diperlukan. 

3. Bantuan Medis dan Kesehatan: Dalam bencana atau krisis 
kesehatan, dukungan medis sangat penting. Kemurahan 
hati bisa berwujud dalam bentuk pengiriman tim medis, 
obat-obatan, peralatan medis, dan fasilitas kesehatan 
sementara. 

4. Dukungan Psikologis dan Emosional: Bencana seringkali 
meninggalkan dampak psikologis yang signifikan pada 
korban. Kemurahan hati dapat berupa dukungan emosional 
dan psikologis kepada mereka yang mengalami trauma, 
kehilangan, dan tekanan mental. 

5. Bantuan Pendidikan: Dalam situasi bencana, pendidikan 
sering terhenti. Kemurahan hati dapat memfasilitasi 


206 


Karakter Kepribadian Muslim 


penyediaan fasilitas pendidikan sementara, memberikan 
perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang terkena 
dampak, atau memberikan pelatihan bagi masyarakat 
dalam upaya pemulihan. 

Mendukung Anak-anak dan Orang Rentan: Anak-anak dan 
orang rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas 
adalah kelompok yang rentan dalam situasi bencana. 
Kemurahan hati dapat mengarahkan perhatian khusus 
kepada kelompok ini dengan memberikan dukungan yang 
sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Membangun Keberlanjutan: Selain membantu dalam fase 
darurat, kemurahan hati juga dapat mendukung upaya 
pembangunan jangka panjang pasca-bencana. Ini bisa 
berupa membantu dalam pembangunan kembali 
infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, atau 
mendukung program pemberdayaan masyarakat. 
Menggalang Kesadaran dan Dana: Dalam situasi bencana 
global, kemurahan hati dapat membantu menggalang 
kesadaran dan dana untuk membiayai upaya 
penanggulangan. Donasi dari berbagai orang dan organisasi 
dapat digunakan untuk mendukung upaya penyelamatan 
dan pemulihan. 

Bantuan Internasional dan Solidaritas: Dalam bencana 
global, negara-negara dan komunitas di seluruh dunia dapat 
menunjukkan solidaritas melalui tindakan kemurahan hati. 
Bantuan internasional dan kerja sama lintas negara sangat 
penting dalam situasi-situasi yang memerlukan respons 
yang cepat dan koordinasi yang baik. 


Kemurahan hati dalam penanggulangan krisis dan bencana 


global bukan hanya memberikan bantuan fisik, tetapi juga 
menciptakan ikatan sosial dan semangat untuk membantu 
sesama manusia dalam situasi paling sulit. Ini adalah bagian 
penting dari upaya global untuk mengatasi tantangan-tantangan 
yang dihadapi oleh umat manusia. 


207 


Karakter Kepribadian Muslim 


K. Peran Kemurahan Hati dalam Mengatasi Isu 
Sosial Global 


Kemurahan hati memiliki peran yang sangat penting dalam 
mengatasi berbagai isu sosial global yang kompleks dan 
meresahkan. Tindakan kemurahan hati tidak hanya memberikan 
bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga 
dapat berdampak dalam pemecahan akar masalah sosial. Berikut 
adalah beberapa peran utama kemurahan hati dalam mengatasi 
isu sosial global: 


1. Mengurangi Ketidaksetaraan: Isu ketidaksetaraan sosial 
dan ekonomi merupakan tantangan besar di banyak bagian 
dunia. Tindakan kemurahan hati seperti memberikan 
dukungan kepada masyarakat yang kurang beruntung dan 
pemberdayaan ekonomi dapat membantu mengurangi 
kesenjangan antara kelompok-kelompok yang kaya dan 
miskin. 

2. Memenuhi Kebutuhan Dasar: Di banyak wilayah, ada 
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap 
kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pakaian, dan 
tempat tinggal. Kemurahan hati dapat membantu dalam 
memberikan dukungan materi yang sangat dibutuhkan oleh 
kelompok-kelompok ini. 

3. Pemberdayaan Ekonomi: Tindakan kemurahan hati dapat 
mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, 
seperti pelatihan kerja, program kewirausahaan, dan 
pengembangan usaha mikro. Ini membantu orang untuk 
menjadi mandiri secara ekonomi dan mengatasi 
kemiskinan. 

4. Pendidikan dan Kesehatan: Dalam banyak masyarakat, 
akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih 
menjadi tantangan. Kemurahan hati dapat mendukung 
program-program pendidikan dan kesehatan, seperti 
memberikan beasiswa atau mendirikan fasilitas kesehatan. 


208 


Karakter Kepribadian Muslim 


5. Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas: Banyak daerah 
di dunia masih kekurangan infrastruktur dasar seperti 
jalan, listrik, dan sanitasi. Kemurahan hati dapat membantu 
dalam membangun fasilitas ini, yang berkontribusi pada 
kualitas hidup masyarakat. 

6. Respons terhadap Krisis dan Bencana: Kemurahan hati 
sangat penting dalam merespons krisis dan bencana alam. 
Dalam situasi-situasi ini, bantuan darurat dalam bentuk 
makanan, air, tempat tinggal, dan dukungan medis sangat 
diperlukan. 

7. Mendorong Kesadaran dan Pendidikan: Kemurahan hati 
juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat 
tentang isu-isu sosial global seperti perubahan iklim, hak 
asasi manusia, atau penanggulangan kemiskinan. 
Mendorong kesadaran dan pemahaman adalah langkah 
awal dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. 

8. Membangun Solidaritas Global: Tindakan kemurahan hati 
dapat membangun ikatan dan solidaritas antara masyarakat 
di seluruh dunia. Ketika orang merasa terhubung dengan 
isu-isu global, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam 
usaha-usaha kemanusiaan. 

9. Mendorong Perubahan Sosial: Kemurahan hati dapat 
memicu perubahan sosial melalui tindakan-tindakan 
konkret yang mengatasi masalah sosial. Ini bisa berupa 
mendukung gerakan-gerakan sosial, kampanye advokasi, 
atau proyek-proyek yang bertujuan memperbaiki kondisi 
masyarakat. 

10. Menyebarkan Nilai-nilai Kemanusiaan: Tindakan 
kemurahan hati mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan 
yang mendasari hubungan antarmanusia. Ini adalah bagian 
penting dari membangun dunia yang lebih adil dan 
berempati. 


Kemurahan hati berperan sebagai kekuatan positif yang 
mendorong perubahan sosial, membantu mereka yang 


209 


Karakter Kepribadian Muslim 


membutuhkan, dan mengatasi masalah-masalah kompleks di 
seluruh dunia. Dalam menghadapi isu-isu sosial global, kolaborasi 
dan usaha bersama melalui tindakan-tindakan kemurahan hati 
dapat membawa dampak positif yang nyata. Wallahu A'lam. 


210 


Karakter Kepribadian Muslim 


Toleransi merupakan salah satu konsep yang mendalam 
dan penting dalam masyarakat modern yang semakin kompleks 
dan beragam. Dalam era globalisasi ini, interaksi antara berbagai 
latar belakang budaya, agama, dan pandangan hidup menjadi 
semakin sering terjadi. Oleh karena itu, kemampuan untuk 
menghormati, memahami, dan hidup berdampingan dengan 
perbedaan menjadi sangat esensial. 


Tulisan pada bab ini akan menjelaskan konsep toleransi 
secara mendalam, menggali mengapa toleransi diperlukan dalam 
masyarakat, serta dampak positif yang dapat dihasilkannya. 
Selain itu, artikel ini juga akan membahas tantangan yang 
mungkin muncul dalam usaha membangun budaya toleransi, 
beserta strategi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan 
memahami betapa pentingnya toleransi, diharapkan pembaca 
akan lebih mampu berkontribusi pada masyarakat yang 
harmonis, inklusif, dan saling menghargai. 


211 


Karakter Kepribadian Muslim 


A. Pengertian Toleransi 


Toleransi (tasammuh) adalah tenggang rasa atau sikap 
menghargai dan menghormati terhadap sesama, baik terhadap 
sesama muslim maupun dengan nonmuslim. Sikap tasammuh juga 
berarti tidak mementingkan diri sendiri dan juga tidak 
memaksakan kehendak (Nurdin, 2022:2). Toleransi adalah 
kemampuan atau sikap untuk menerima keberagaman, 
perbedaan, atau pandangan yang berbeda dengan lapang dada 
dan tanpa prasangka. Ini melibatkan sikap terbuka, pengertian, 
dan penghargaan terhadap berbagai bentuk keberagaman, 
termasuk perbedaan dalam budaya, agama, suku, pandangan 
politik, orientasi seksual, dan lainnya. Toleransi melibatkan 
penghormatan terhadap hak-hak individu untuk memiliki 
pandangan dan keyakinan yang berbeda, serta kemampuan untuk 
hidup berdampingan dalam kedamaian meskipun terdapat 
perbedaan-perbedaan tersebut. 


Dalam falsafah Jawa, sikap toleransi ini disebut tepo sliro, 
yaitu mengukur segala sesuatu dengan introspeksi pada diri 
sendiri. Kalau aku senang, orang lainpun senang, kalau aku tidak 
suka, orang lain juga tidak suka. Orang yang toleran senantiasa 
berusaha membina persaudaraan dan menghindari konflik 
dengan orang lain. Ia memiliki prinsip hidup dan falsafah, “Teman 
seribu terasa kurang, musuh satu terlalu banyak.” 


Penting untuk diingat bahwa toleransi bukan hanya tentang 
mengabaikan perbedaan atau "bertoleransi" dengan cara pasif. 
Sebaliknya, toleransi mencakup pengakuan positif terhadap 
perbedaan, penghormatan terhadap hak-hak individu, dan usaha 
untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Toleransi 
memerlukan pembangunan kesadaran dan pengenalan bahwa 
perbedaan adalah hal yang alami dalam masyarakat dan dapat 
menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan. 


212 


Karakter Kepribadian Muslim 


Toleransi berperan penting dalam membangun masyarakat 
yang inklusif, harmonis, dan damai. Ketika individu-individu dari 
berbagai latar belakang dapat hidup bersama tanpa diskriminasi 
atau konflik berkepanjangan, maka masyarakat cenderung lebih 
stabil dan produktif. Toleransi juga mendukung pembentukan 
hubungan antarbudaya yang lebih baik, memfasilitasi pertukaran 
ide dan pengalaman, serta membantu mengatasi ketidakpastian 
atau rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui. 


Namun, toleransi juga bukanlah sesuatu yang mudah 
dicapai. Dalam banyak kasus, perbedaan-perbedaan yang dalam 
dapat menimbulkan ketegangan, prasangka, dan konflik. Oleh 
karena itu, membangun budaya toleransi memerlukan upaya 
bersama dari individu, kelompok, dan lembaga-lembaga 
masyarakat — untuk mengedukasi,  mengadvokasi, dan 
mempromosikan nilai-nilai inklusif dan menghormati perbedaan. 


Al-Our'an sebagai kitab suci umat Islam mengandung 
banyak ayat yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, 
penghormatan — terhadap perbedaan, dan kerukunan 
antarmanusia. Berikut adalah beberapa ayat Al-Our'an yang 
menekankan pentingnya toleransi: 


Surah Al-Hujurat, Ayat 13: 


g SIX ga bg Sa 
De Sae MB) Kal Al K5 3 hk 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 


213 


Karakter Kepribadian Muslim 


tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. Al-Hujurat: 13) 


Surah Al-Kafirun, Ayat 6: " 


Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku. (OS. Al- 
Kafirun: 6) 


Surah Al-Bagarah, Ayat 256: 


AG AL To 0 -.g pe ang Da AS 
Hepak TA yd HI Ga SEN Aa sd! 8 SIN 


& 
2 Le G2 
- 


ce 5 UD lagi YEN mah Blak MS AGS 33 


Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): 
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui. (OS. Al-Bagarah: 256) 


Surah Al-Mumtahanah, Ayat 8: 


aa 


SB oa SE SANG Sean ll ye Sl KI 
S3 nasi ESAI -) lai Saat 


Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku 


adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena 
agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 


O 


214 


Karakter Kepribadian Muslim 


Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku 
adil. (OS. Al-Mumtahanah: 8) 


Surah An-Nisa, Ayat 135: 


Kab Je DA aah se LES Van salt le 


P3 Bm .. E ag30 2. 20 £ 
D6 Ind gl U8 TK Ul yeBYI UI gl 
Pi - BAG 0 


KE Aa 
uk lb, gl bala o!3 Id aa Uu 


ea 


SB Iga 


Pi 


Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum 
kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih 
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan 
Jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan 
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (OS. An-Nisa: 
135) 


Surah Al-Ankabut, Ayat 46: 


dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan 
dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang 


215 


Karakter Kepribadian Muslim 


zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah 
beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami 
dan yang diturunkan kepadamu: Tuhan Kami dan Tuhanmu 
adalah satu: dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri". (OS. 
Al-Ankabut: 46) 


Ayat-ayat ini menunjukkan pandangan Al-Our'an terhadap 
pentingnya menghormati perbedaan, menjalin hubungan yang 
baik dengan orang lain, dan menghindari konflik atau ketegangan. 
Al-Our'an mendorong umat Muslim untuk hidup dalam harmoni 
dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama, 
suku, atau budaya. 


B. Karakteristik Perilaku Toleransi 


Perilaku toleransi adalah perilaku yang memberikan 
tempat dan kesempatan yang sama kepada siapapun tanpa 
memandang perbedaan latar belakang apapun. Dasar 
pertimbangannya murni karena integritas, kualitas dan 
kemampuan pribadi. 


Adapun indikator-indikator perilaku toleransi yaitu: 
1. Mengakui hak setiap orang 


Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang manusia bersifat 
egois, mempunyai pendapat yang harus diterima oleh orang lain. 
Atau terkadang memaksakan kehendak terhadap orang lain untuk 
mau melakukan hal yang sama. Untuk menghindari itu semua, 
manusia harus mengakui hak setiap orang, agar tidak terjadi rasa 
saling tidak suka antar sesama. Hal itu sesuai dengan Hadits Nabi 
Muhammad SAW, sebagai berikut: 


216 


Karakter Kepribadian Muslim 


0 


BAB IS ap OB pn BI Ira DL 5 GA SA 
2 AL 3 bp OS Sg CLAI yee AE AI 335 A AL 
AK SB AN pal AL Jak SS 33 5 AS ASI 

Wb OS d3 


Dari Abu Hurairah R.A., bahwasannya Rasulullah SAW., 
bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, maka hendaklah berkata baik atau diam saja. 
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, 
maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang 
siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka 
hendaklah menghormati tamunya” (H.R. Bukhari dan 
Muslim) 


2. Menghormati keyakinan orang lain 
Sebagai makhluk sosial manusia harus menghormati 


keyakinan orang lain. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT. 
Surat Al-Kafirun yaitu sebagai berikut: 


NN an aa AISI Ge da E GX 

al 3 DBD 9 3 Lv Xl Y (@) Tar &. & ya 

Ne 2 En Aa aa A00 AB ab je mg 32 2E—. 0 3. 
T ti , (3 2 : , 

Oh AS 3 D IS bt LI 9 Dk | Ls Oh 


Katakanlah: “Hai orang-orang kafir”. Aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan 
penyembah Tuhan yang Aku sembah. Dan Aku tidak pernah 
menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak 


217 


Karakter Kepribadian Muslim 


pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah. 
Untukmu agamamu, dan untuk-kulah agamaku” (O0.S. Al- 
Kafirun: 1-6) 


Dari peristiwa yang melatar belakangi turunya surat ini 
dapat diketahui bahwa ayat-ayat dalam Al-Kafirun adalah 
jawaban Rasulullah SAW yang secara jelas ditunjukkan kepada 
kaum Ouraisy dalam hal agidah. Bahwasanya dalam hal beribadah 
setiap orang berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan 
tuntunan agama. Sebagaiman mereka pun bebas melaksanakan 
aktivitas peribadatan sesuai dengan kepercayaannya. Hal ini 
selaras dengan 0.5. Al-Bagarah ayat 256. 


AG AL So 05 -.g AO uan Lina,» mala 
Lapak ASI ya DI Ga SAI G3 U3 gd! BSI 


Le G2 


Se ahh hal Y EP al Sa 3 AL 133 


g - 
3 
JA) PX 
h— ea aa 


Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): 
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui. (OS. Al-Bagarah: 256) 


3. Lapang dada menerima perbedaan 


Dalam berinteraksi, perbedaan dan pergesekan akan sangat 
mungkin terjadi. Jika tidak diantisipasi, hal ini akan menimbulkan 
konflik. Dalam bertetangga misalnya, jika seseorang tidak berhati- 
hati dalam berbicara dan berucap, maka bukan tidak mungkin 
kesalah pahaman akan terjadi. Karena masing-masing individu 
memiliki perbedaan-perbedaan. 


218 


Karakter Kepribadian Muslim 


Oleh karena itu, dalam bermasyarakat manusia harus bisa 
memosisikan diri sebagai orang yang lebih bisa menghargai dan 
berusaha untuk bisa berbuat baik, dengan tanpa meninggalkan 
batas-batas norma agama dan sosial yang berlaku. 


4. Saling pengertian 


Allah menciptakan manusia dengan beragam. Dari jenis 
kelamin, warna kulit, rambut, wajah, pemikiran, sikap, sifat, dan 
sebagainya. Kesemuanya itu bukti nyata bahwa keberagaman itu 
memang benar adanya. Di Negara Indonesia terdapat berbagai 
macam agama, suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Namun hal 
tersebut bukanlah penghalang bangsa menuju persatuan dan 
kesatuan. 


Hal tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam 
bahwasannya manusia diciptakan Allah SWT. dengan bersuku- 
suku dan berbangsa-bangsa sehingga memiliki kebiasaan yang 
berbeda-beda. Untuk itu manusia harus harus saling menghargai 
dan saling pengertian agar terwujud kehidupan yang rukun, 
aman, dan sejahtera. Sebagaiman firman Allah dalam 0.S. Al- 
Hujurat (13): 

J3 Gb Silang S3 S3 oa SAS UI su Ul 6 


oz 
- 


ON) KS IE AN II SUS AI Ie KAI DI Wu 


8 


“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 
seeorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 


3 Jbid, hlm. 45. 


219 


Karakter Kepribadian Muslim 


mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang plaing 
tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. Al-Hujurat:13) 


5. Kesadaran dan kejujuran 


Sifat kesadaran dan kejujuran termasuk akhlak terpuji yang 
sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai 
akhlak yang luhur dan kemuliaan budi pekerti. Untaian kata yang 
tidak pernah melukai, sikap diri yang sangat hati-hati dan 
keteguhan hati yang tak tertandingi. Sehingga beliau dikenal 
dengan “al-amin” yang artinya dapat dipercaya. 


C. Toleransi dalam Ajaran Agama Islam 


Islam mengajarkan bahwa sesama muslim harus bersatu 
serta tidak boleh bercerai-berai, bertengkar, dan bermusuhan, 
karena sesama muslim adlaah saudara. Terhadap pemeluk agama 
lain, kaum muslim diperintahkan agar bersikap toleran, Sikap 
toleransi terhadap nonmuslim itu hanya terbatas pada urusan 
yang bersifat duniawi, tidak menyangkut masalah agidah, syariah, 
dan ibadah. Firman Allah SWT. 


25 


5 DB UKAI OA Eu 


Dodo HL 
Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan 
menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan 
penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah 
menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak 


220 


Karakter Kepribadian Muslim 


pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. 

Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (OS. Al- 

Kafirun: 1-5) 

Dalam ajaran agama Islam, toleransi memiliki makna yang 
mendalam dan menjadi bagian integral dari prinsip-prinsip yang 
diajarkan oleh Al-Gur'an dan Hadis (ucapan dan tindakan Nabi 
Muhammad SAW.). Toleransi dalam Islam mengacu pada sikap 
menghormati, memahami, dan hidup berdampingan dengan 
orang-orang yang memiliki keyakinan, budaya, atau pandangan 
yang berbeda, tanpa melanggar prinsip-prinsip agama atau moral 
yang diyakini oleh umat Islam. 


Beberapa prinsip toleransi dalam ajaran Islam adalah: 


1. Penghargaan terhadap Keanekaragaman: Al-Our'an 
mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam 
berbagai bangsa dan suku, sehingga mereka dapat saling 
mengenal dan belajar satu sama lain. Keanekaragaman ini 
bukanlah untuk menimbulkan permusuhan, tetapi untuk 
memperkaya pemahaman dan pengalaman manusia. 
Firman Allah SWT. dalam OS. Al-Hujurat, Ayat 13: 


9 gag SIX 2 9» 4 2. 

We Ae AO) AI AT ae, U) baska 
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu 
saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling 
tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. Al-Hujurat: 13) 


221 


Karakter Kepribadian Muslim 


2. Kebebasan Beragama: Al-Our'an menekankan bahwa tidak 
ada paksaan dalam agama. Ini berarti setiap individu 
memiliki kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama 
mereka sesuai dengan keyakinan masing-masing. Firman 
Allah SWT. dalam Surah Al-Bagarah, Ayat 256: 


38 3 Sa .. Se 2 ye 53 "ag ai Pen en aa 
gadae TAS ad HI Ga LAI SB sal GS N 


LL 


HN alami IBI ayal Una aa AL ah 


na, - 

BD 

Naa . 
ia - 


Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): 
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan 
yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia 
telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang 
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui. (OS. Al-Bagarah: 256) 


Dalam ayat di atas, secara gamblang dinyatakan bahwa 
tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama. Allah 
SWT. menghendaki agar setiap orang merasakan 
kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak 
damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai. Oleh 
karena itu, tidak boleh ada paksaan dalam menganut akidah 
Islam. Pertimbangannya adalah, sebagaimana dijelaskan 
pada ayat di atas, kaena jalan yang lurus (benar) itu benar- 
benar telah jelas. 


3. Penghormatan Terhadap Ahli Kitab: Islam mengakui orang- 
orang Yahudi dan Nasrani (Ahli Kitab) sebagai komunitas 
yang mendapat wahyu sebelumnya. Al-Our'an mengajarkan 
agar berdialog dengan Ahli Kitab dengan cara yang lebih 


222 


Karakter Kepribadian Muslim 


baik dan menjalin hubungan yang baik dengan mereka. 
Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Ankabut, Ayat 46: 


Pa 
ta a22 £ 


AE GA YAI ga aa LN Jt at 0 


dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan 
dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang 
zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami telah 
beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada Kami 
dan yang diturunkan kepadamu: Tuhan Kami dan Tuhanmu 
adalah satu: dan Kami hanya kepada-Nya berserah diri". (OS. 
Al-Ankabut: 46) 


Toleransi dalam Hubungan Antarumat Beragama: Islam 
mengajarkan untuk hidup dengan damai dan hormat dalam 
komunitas multireligi. Islam mengharamkan penindasan 
atau penganiayaan terhadap orang-orang beragama lain. 
Hak Asasi Manusia dan Keadilan: Ajaran Islam menegaskan 
pentingnya keadilan dan perlakuan yang adil terhadap 
semua orang, tanpa memandang latar belakang agama, 
suku, atau status sosial. 

Toleransi terhadap Perbedaan Budaya dan Sosial: Islam 
mendorong umatnya untuk menghormati dan memahami 
perbedaan budaya, etnis, dan sosial, serta untuk hidup 
dalam harmoni dengan mereka. 

Pembelajaran dari Sejarah: Ajaran Islam sering merujuk 
pada kisah-kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya 
sebagai pelajaran tentang toleransi, kesabaran, dan 
penghormatan terhadap keberagaman. 


223 


Karakter Kepribadian Muslim 


Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan 
praktik agama selalu dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. 
Meskipun ajaran Islam sangat mendukung toleransi, praktik di 
berbagai komunitas Islam bisa bervariasi. Penting bagi individu 
dan masyarakat Muslim untuk memahami prinsip-prinsip 
toleransi yang diajarkan oleh Islam dan menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. 


D. Toleransi Sebagai Prinsip Dalam Hubungan 
Antar Individu dan Antar Budaya 


Toleransi sebagai prinsip dalam hubungan antar individu 
dan antar budaya mengacu pada kemampuan untuk menerima, 
menghormati, dan memahami perbedaan-perbedaan dalam 
keyakinan, budaya, nilai-nilai, dan pandangan hidup antara orang- 
orang atau kelompok yang berbeda. Ini melibatkan sikap terbuka, 
penghargaan terhadap keragaman, dan kemampuan untuk 
berinteraksi dengan damai dan saling mendukung meskipun 
terdapat perbedaan-perbedaan tersebut. Prinsip ini memiliki 
implikasi yang mendalam dalam menciptakan harmoni, 
kesejahteraan, dan pemahaman yang lebih baik di tengah-tengah 
masyarakat yang semakin global dan multikultural. 


Beberapa aspek penting dari toleransi dalam hubungan 
antar individu dan antar budaya adalah: 


1. Penerimaan Perbedaan: Toleransi melibatkan menerima 
bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk 
memiliki pandangan, keyakinan, dan nilai-nilai yang 
berbeda. Ini mencakup pengakuan bahwa tidak ada satu 
"cara benar" dalam melihat dunia, dan variasi tersebut 
merupakan bagian alami dari manusia. 

2. Penghormatan dan Penghargaan: Toleransi tidak hanya 
berarti mengakui perbedaan, tetapi juga menghormati dan 


224 


Karakter Kepribadian Muslim 


menghargai perbedaan tersebut. Ini melibatkan penilaian 
positif terhadap keragaman budaya, agama, bahasa, dan 
tradisi sebagai sumber kekayaan dan keunikan. 

3. Empati dan Pemahaman: Toleransi membutuhkan 
kemampuan untuk memahami perspektif dan latar 
belakang orang lain. Ini melibatkan usaha untuk melihat 
dunia dari sudut pandang mereka, dengan niat memperluas 
wawasan dan membangun jembatan pemahaman. 

4. Komitmen terhadap Dialog: Toleransi mendorong dialog 
yang terbuka dan konstruktif antara individu atau 
kelompok yang berbeda. Ini adalah peluang untuk berbagi 
pengalaman, menyelesaikan — kesalahpahaman, dan 
membangun koneksi yang lebih kuat. 

5. Penghindaran Konflik dan Diskriminasi: Prinsip toleransi 
membantu mencegah konflik yang timbul dari prasangka 
dan ketidakpahaman. Ketika individu atau kelompok dapat 
hidup bersama dalam harmoni, masyarakat menjadi lebih 
stabil dan damai. 

6. Pembelajaran dan Pertumbuhan: Toleransi membuka pintu 
bagi pembelajaran melalui pertukaran ide dan pengetahuan 
antar budaya. Ini dapat membawa inovasi dan 
pertumbuhan yang bermanfaat bagi semua pihak. 

7. Pengembangan Kepemimpinan Global: Toleransi adalah 
komponen penting dalam pengembangan pemimpin global 
yang mampu mengelola konflik, mempromosikan 
kerjasama lintas budaya, dan menjembatani perbedaan 
dalam skala internasional. 


Penting untuk diingat bahwa toleransi bukanlah tindakan 
pasif atau toleransi terhadap intoleransi. Sebaliknya, toleransi 
merupakan komitmen aktif untuk membangun hubungan yang 
saling menghormati, saling mendukung, dan saling menginspirasi 
dalam lingkungan yang beragam. 


229 


Karakter Kepribadian Muslim 


E. Manfaat dan Nilai Toleransi 


Toleransi memiliki sejumlah manfaat dan nilai yang sangat 


penting dalam konteks masyarakat yang beragam dan kompleks. 
Berikut ini beberapa manfaat dan nilai utama dari toleransi: 


1 


Pembangunan Hubungan Harmonis: Toleransi 
memungkinkan individu dan kelompok yang berbeda untuk 
hidup bersama dalam kedamaian dan harmoni. Ini 
mengurangi potensi konflik dan mempromosikan hubungan 
positif antara individu dari berbagai latar belakang. 
Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Toleransi menciptakan 
lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anggota 
masyarakat. Ini dapat membantu mengurangi diskriminasi, 
ketidaksetaraan, dan kesenjangan sosial. 

Pertumbuhan Ekonomi dan Inovasi: Masyarakat yang 
menghargai toleransi cenderung lebih terbuka terhadap 
kolaborasi dan pertukaran ide. Ini menciptakan peluang 
bagi inovasi, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan 
sosial. 

Pengurangan Konflik dan Kekerasan: Toleransi dapat 
mengurangi ketegangan dan konflik yang sering muncul 
akibat prasangka dan ketidakpahaman. Ini membantu 
menjaga kedamaian dan stabilitas masyarakat. 
Pembelajaran Antarbudaya: Toleransi memungkinkan 
individu untuk belajar dari budaya, tradisi, dan pandangan 
hidup yang berbeda. Ini membuka pintu bagi pertumbuhan 
pribadi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang 
dunia. 

Kemajuan Pendidikan: Lingkungan yang toleran 
mendorong pendidikan yang inklusif dan berfokus pada 
pemahaman yang mendalam. Ini memberikan kesempatan 
bagi semua individu untuk mengakses pendidikan 
berkualitas. 


226 


7. 


10. 


11. 


Karakter Kepribadian Muslim 


Pengembangan Kepemimpinan: Individu yang tumbuh 
dalam budaya toleransi sering memiliki keterampilan 
komunikasi dan kepemimpinan yang lebih baik dalam 
menghadapi tantangan yang melibatkan perbedaan. 
Mendorong Empati dan Pemahaman: Toleransi merangsang 
kemampuan untuk merasakan empati terhadap 
pengalaman orang lain. Ini memperkuat hubungan sosial 
dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antara 
individu-individu. 

Pemeliharaan Budaya dan Identitas: Toleransi 
memungkinkan kelompok-kelompok budaya atau agama 
untuk mempertahankan identitas mereka sambil tetap 
hidup berdampingan dengan kelompok lain. 

Penciptaan Lingkungan Belajar dan Kerja yang Positif: Di 
tempat kerja dan di institusi pendidikan, toleransi 
menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung, di 
mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. 
Kontribusi pada Perdamaian Global: Toleransi memainkan 
peran penting dalam membangun perdamaian di tingkat 
global, dengan mendorong negara-negara dan komunitas 
internasional untuk berkomunikasi, bekerjasama, dan 
mengatasi perbedaan dengan cara damai. 


Dalam intinya, nilai-nilai toleransi termasuk penghargaan 


terhadap keragaman, saling menghormati, empati, pemahaman, 
dan semangat untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. 


Toleransi tidak hanya memajukan individu dan masyarakat, 


tetapi juga berkontribusi pada dunia yang lebih baik dan lebih 


adil. 


F. Bentuk-Bentuk Toleransi 


pada 


Toleransi dapat mengambil berbagai bentuk tergantung 
konteksnya, baik dalam hubungan antarindividu, 


221 


Karakter Kepribadian Muslim 


antarbudaya, atau antarkelompok. Berikut adalah beberapa 
bentuk umum dari toleransi: 


1 


Toleransi Agama: Ini mencakup penghormatan dan 
pengakuan terhadap berbagai agama dan keyakinan. 
Individu atau kelompok yang memiliki keyakinan agama 
yang berbeda saling menghormati dan membiarkan satu 
sama lain menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing- 
masing. 

Toleransi Budaya: Ini melibatkan penghargaan terhadap 
berbagai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Toleransi 
budaya mengakui keunikannya dan berusaha memahami 
cara hidup yang berbeda dari kelompok lain. 

Toleransi Etnis dan Ras: Toleransi etnis dan ras mencakup 
penghargaan terhadap berbagai latar belakang etnis dan 
ras. Ini berfokus pada pengakuan akan keberagaman 
manusia dan upaya untuk menghindari diskriminasi rasial 
atau etnis. 

Toleransi Gender dan Orientasi Seksual: Toleransi gender 
mencakup penghormatan terhadap perbedaan gender dan 
identitas seksual. Ini juga mencakup penghargaan terhadap 
orientasi seksual individu dan kelompok lain. 

Toleransi Politik dan Pandangan Hidup: Toleransi politik 
melibatkan menghargai perbedaan pandangan politik dan 
filosofi hidup. Individu atau kelompok dengan pandangan 
politik yang berbeda saling mendengarkan dan berdialog 
tanpa melibatkan permusuhan. 

Toleransi Sosial dan Ekonomi: Ini melibatkan pengakuan 
dan penghormatan terhadap perbedaan sosial dan 
ekonomi. Toleransi ini mendorong masyarakat untuk 
mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta 
memperlakukan semua anggota masyarakat dengan adil. 
Toleransi dalam Hubungan Internasional: Ini mencakup 
pengakuan terhadap kedaulatan dan hak negara-negara, 
serta kerjasama internasional dalam mengatasi masalah 


228 


Karakter Kepribadian Muslim 


global seperti perubahan iklim, perdagangan, atau konflik 
bersenjata. 

8. Toleransi dalam Pendidikan: Di lingkungan pendidikan, 
toleransi mencakup memberikan pengajaran yang 
menghargai dan memahami berbagai sudut pandang serta 
mempromosikan dialog dan pemahaman antar siswa. 

9. Toleransi dalam Tempat Kerja: Toleransi dalam lingkungan 
kerja melibatkan menciptakan budaya kerja yang inklusif, 
di mana semua anggota tim dihargai, tidak ada diskriminasi, 
dan semua suara didengarkan. 

10. Toleransi dalam Media dan Komunikasi: Toleransi dalam 
media mencakup penyajian informasi yang akurat dan 
obyektif tentang berbagai pandangan, budaya, dan 
peristiwa. Ini mendorong pembentukan persepsi yang 
seimbang dan bermanfaat. 


Bentuk-bentuk toleransi ini saling terhubung dan seringkali 
berdampak satu sama lain. Menerapkan berbagai bentuk toleransi 
ini dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan 
masyarakat yang inklusif, damai, dan harmonis. 


G. Mendorong Toleransi dalam Masyarakat 


Mendorong toleransi dalam masyarakat memerlukan upaya 
kolektif dan berkelanjutan dari individu, kelompok, lembaga, dan 
pemerintah. Berikut adalah beberapa cara untuk mendorong 
toleransi dalam masyarakat: 


1. Pendidikan: Meningkatkan pemahaman tentang keragaman 
dan mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada generasi muda 
melalui kurikulum pendidikan. Pendidikan yang inklusif 
dan menyajikan berbagai sudut pandang membantu 
mengatasi stereotip dan prasangka. 


229 


Karakter Kepribadian Muslim 


Promosi Interaksi Antarbudaya: Mendorong interaksi dan 
pertukaran antara kelompok-kelompok budaya yang 
berbeda. Ini bisa dilakukan melalui acara budaya, 
lokakarya, dan diskusi lintas budaya yang mendorong 
pemahaman lebih dalam. 

Kampanye Kesadaran: Melakukan kampanye publik yang 
mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan 
dampak positifnya. Kampanye ini dapat melibatkan media, 
iklan, dan program-program penyuluhan. 

Dialog dan Diskusi: Membuka forum dialog dan diskusi 
yang aman dan terbuka bagi individu dan kelompok untuk 
berbicara tentang perbedaan mereka. Ini memungkinkan 
saling mendengarkan dan memahami sudut pandang yang 
berbeda. 

Kerjasama Lintas Agama: Memfasilitasi pertemuan dan 
proyek bersama antara anggota berbagai agama untuk 
membangun pemahaman dan kerjasama di atas dasar nilai- 
nilai yang bersama-sama dihargai. 

Komitmen dari Pemimpin dan Lembaga: Pemimpin 
masyarakat, politik, dan agama harus memberikan contoh 
dan mengajukan pernyataan yang mendukung toleransi. 
Lembaga-lembaga juga dapat menciptakan kebijakan yang 
mendorong inklusivitas. 

Media yang Bertanggung Jawab: Media memiliki peran 
penting dalam membentuk persepsi publik. Media yang 
menyajikan informasi yang akurat, seimbang, dan obyektif 
tentang berbagai kelompok dan isu dapat membantu 
mengurangi prasangka dan diskriminasi. 

Kegiatan Sosial Bersama: Mengadakan acara-acara sosial, 
seperti festival budaya atau kegiatan amal bersama, yang 
melibatkan berbagai kelompok. Ini membantu memperkuat 
hubungan antarbudaya secara positif. 

Pengembangan Literasi — Multikultural: — Mendorong 
pengembangan literasi multikultural, yaitu kemampuan 


230 


Karakter Kepribadian Muslim 


untuk memahami dan berinteraksi dengan individu dari 
berbagai latar belakang budaya. 

10. Advokasi untuk Hak Asasi Manusia: Memperjuangkan hak 
asasi manusia dan kesetaraan bagi semua individu, tanpa 
memandang latar belakang mereka. 

11. Pelatihan Sensitivitas Budaya: Meningkatkan pemahaman 
tentang berbagai budaya dan cara berinteraksi dengan 
orang-orang dari latar belakang yang berbeda melalui 
pelatihan sensitivitas budaya. 

12. Menghadapi Tantangan dan Konflik dengan Damai: Ketika 
terjadi konflik atau ketegangan, berusaha untuk 
menghadapinya dengan pendekatan yang damai, 
berdasarkan dialog dan penyelesaian yang adil. 


Mendorong toleransi bukanlah tugas yang instan, tetapi 
merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen 
dan usaha berkelanjutan dari semua pihak. 


H. Tantangan-Tantangan dalam Praktik 
Toleransi 


Praktik toleransi dapat dihadapkan pada sejumlah 
tantangan yang kompleks. Meskipun penting dan diinginkan, 
implementasi toleransi dalam masyarakat bisa sulit karena 
adanya faktor-faktor yang dapat menghambat usaha ini. Beberapa 
tantangan dalam praktik toleransi meliputi: 


1. Prasangka dan Stereotip: Prasangka atau stereotip terhadap 
kelompok lain dapat menghalangi pemahaman dan 
penghormatan. Pandangan negatif yang tidak berdasar ini 
bisa mengakibatkan ketidaknyamanan dan distorsi 
persepsi. 

2. Konflik Ideologi dan Agama: Toleransi sering dihadapkan 
pada konflik antara berbagai pandangan ideologis atau 


231 


10. 


11. 


Karakter Kepribadian Muslim 


agama. Pembedaan tajam antara keyakinan dan nilai-nilai 
dapat menyulitkan upaya untuk menciptakan dialog dan 
pemahaman. 

Ketidaksetaraan Sosial: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi 
bisa mengakibatkan ketegangan dan kurangnya kemauan 
untuk menghargai orang lain yang dianggap "berbeda". 
Ketidaksetaraan bisa memperburuk konflik. 

Ekstremisme dan Radikalisme: Sikap ekstrem dan radikal 
bisa menghambat upaya toleransi. Orang yang radikal 
cenderung menghindari kompromi dan lebih memilih 
konfrontasi. 

Kekerasan dan Diskriminasi: Keberadaan diskriminasi atau 
kekerasan terhadap kelompok tertentu bisa menjadikan 
sulit bagi kelompok tersebut untuk merasa dihargai atau 
aman. 

Ketidakpedulian: Tantangan lain adalah kurangnya 
perhatian terhadap isu toleransi. Banyak orang mungkin 
merasa bahwa itu bukan masalah penting dalam kehidupan 
mereka. 

Ketidakpahaman: Kurangnya pengetahuan tentang budaya, 
agama, atau pandangan hidup yang berbeda bisa 
menghambat kemampuan untuk memahami dan 
menghargai perbedaan. 

Media yang Negatif: Media yang menampilkan informasi 
yang bias atau merendahkan kelompok tertentu dapat 
mempengaruhi opini publik dan memperkuat prasangka. 
Konteks Politik: Situasi politik yang tegang atau polarisasi 
dapat menciptakan lingkungan yang kurang mendukung 
dialog dan kerjasama lintas kelompok. 

Sifat Manusia: Sifat manusia seperti ketakutan terhadap 
yang tidak dikenal, dorongan untuk mendominasi, dan niat 
untuk mempertahankan identitas bisa menghambat upaya 
memahami dan menerima perbedaan. 

Resistensi terhadap Perubahan: Orang-orang cenderung 
merasa nyaman dengan apa yang sudah dikenal. Perubahan 


232 


Karakter Kepribadian Muslim 


dalam kebiasaan atau pandangan dapat menimbulkan 
resistensi. 


Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendidikan 
yang lebih baik, kesadaran diri, dan usaha bersama untuk 
mengubah persepsi dan perilaku. Dengan kerja keras dan 
komitmen, masyarakat bisa bergerak menuju budaya toleransi 
yang lebih inklusif dan saling menghormati. 


I. Toleransi dalam Konteks Global 


Toleransi dalam konteks global merujuk pada sikap saling 
menghormati, memahami, dan hidup berdampingan dengan 
berbagai kelompok, budaya, agama, dan negara di seluruh dunia. 
Ini mengakui bahwa dunia semakin terhubung dan beragam, dan 
nilai-nilai seperti dialog, kerjasama, dan penghargaan terhadap 
perbedaan sangat penting untuk membangun perdamaian, 
stabilitas, dan kesejahteraan global. Toleransi dalam konteks 
global memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek 
kehidupan, seperti politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan. 


Beberapa aspek penting dari toleransi dalam konteks global 
adalah: 


1. Diplomasi dan Hubungan Antarbangsa: Toleransi dalam 
hubungan internasional melibatkan — penghormatan 
terhadap kedaulatan dan integritas negara-negara lain. Ini 
melibatkan dialog diplomatik, kerjasama ekonomi, dan 
penyelesaian konflik secara damai. 

2. Kerjasama Internasional dalam Isu Global: Toleransi 
mempromosikan kerjasama antarnegara untuk mengatasi 
isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, 
penanggulangan pandemi, dan ekonomi dunia. 


233 


Karakter Kepribadian Muslim 


3. Migrasi dan Mobilitas Manusia: Di tengah mobilitas 
manusia yang semakin tinggi, toleransi global penting 
untuk memfasilitasi integrasi yang aman dan produktif bagi 
masyarakat yang berpindah. 

4. Multikulturalisme dan Identitas Global: Toleransi dalam 
konteks global mendorong pengakuan dan penghargaan 
terhadap keragaman budaya dan identitas di seluruh dunia. 
Ini menghargai bahwa kekayaan budaya berkontribusi pada 
pembentukan identitas global yang kaya. 

5. Media dan Teknologi: Dalam era globalisasi dan teknologi 
informasi, toleransi berarti menyajikan informasi yang 
akurat dan berimbang serta menghindari penyebaran 
prasangka dan ketidakpahaman. 

6. Hak Asasi Manusia: Prinsip toleransi mendukung hak asasi 
manusia bagi semua individu, tanpa memandang asal, 
agama, atau budaya. Ini mengajak untuk memerangi 
diskriminasi dan pelanggaran hak. 

7. Pengurangan Konflik Antarbudaya: Toleransi global 
membantu mengurangi potensi konflik yang timbul dari 
prasangka dan ketidakpahaman antarbudaya. 

8. Perdamaian dan Keamanan Dunia: Praktik toleransi dan 
pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan 
pandangan hidup orang lain dapat mendukung upaya 
perdamaian global dan pencegahan konflik. 


Toleransi dalam konteks global merupakan tujuan yang 
penting dan berdampak luas. Memahami dan menghargai 
perbedaan, serta berkomitmen untuk hidup bersama dalam 
kedamaian, adalah landasan bagi masyarakat dunia yang inklusif 
dan harmonis. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau 
lembaga internasional, tetapi juga butuh partisipasi aktif dari 
individu-individu di seluruh dunia. Wallahu A'lam. 


234 


Karakter Kepribadian Muslim 


DAFTAR PUSTAKA 


Al-Arif, Ahmad Adib. 2009. Akidah Akhlak. Semarang: CV. Aneka 
Ilmu. 


Al-Asgalani, Ibn Hajar. Tt. Fath al-Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. 
Beirut: Dar al-Fikr. 


Al-Bukhari, Al-Imam. 1982. Shahih Bukhari. Surabaya: PT. Al- 
Asriyah. 


Al-Bukhari. Tt. Shahih Bukhari. Singapura: Sulaiman Mar'i. 


Alibasyah, Permadi. 2006. Sentuhan Kalbu, Cet I. Bandung: Cahaya 
Makrifat. 


Alma, Buchori. 2010. Pembelajaran Studi Sosial, Bandung: 
Alfabeta, 2010. 


Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1985. Tafsir Al-Maraghi. Semarang: 
CV. Toha Putra. 


Al-Math, Muhammad Faiz. 1994. 1100 Hadis Terpilih Sinar Ajaran 
Muhammad. Terj. A. Aziz Salim Basyarahil dari Judul Asli 
Oasabun Min Nuri Muhammad SAW. Jakarta: Gema Insani 
Press. 


Al-Gazwani, Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid. 1399. Sunan Ibnu 
Majah. Beirut: Dar al-Fikr. 


Al-Our'an Digital. 


Anies, M. Madchan. 2009. Meraih Berkah Ramadhan. Yogyakarta: 
Pustaka Pesantren. 


Annawawi, Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf. 2010. Riyadush 
Shalihin, terj. Abu Fajar al-Galami dan Abdul Wahid Al- 
Banjary. Surabaya: Gitamedia Press. 


235 


Karakter Kepribadian Muslim 


An-Nawawi, Imam. Tt. Riyadh ash-Shalihin. Surabaya: Ahmad bin 
Sa'ad Nabhan. 


An-Nawawi, Imam. Tt. Syarh Shahih Muslim. Beirut: Dar al-kutub 
al-Ilmiyah. 


Antonio, Syafii. 2009. Muhammad The Super Leader Super 
Manager, Bandung: PT. Mizan Pustaka. 


Ardani, Moh. 2005. Akhlak Tasawuf: Nilai-nilai Akhlak/Budi 
Pekerti dalam Ibadat dan Tasawuf, Cet. II, Jakarta: Karya 
Mulia. 

As-samargandi, Nasr Muhammad. Tt. Bustan al-'Arifin. Jakarta: 
Dinamika Berkah Utama. 


As-Shan'ani, Muhamad bin Ismail. Tt. Subul as-Salam Syarh Bulugh 
al-Maram. Bandung: Dahlan. 


As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats. Tt. Sunan Abi 
Dawud. Semarang: Thaha Putra. 


As-Suyuti. Tt. Al-Jami' Ash-Shaghir. Bandung: Al-Ma'arif. 


Az-Zabidi, Imam Abul Abbas Ahmad. 2012. Ringkasan Hadits 
Shahih Al-Bukhari. Trj. Ma'ruf Abdul jalil dari judul asli 
Mukhtasaru Shahihil Bukhari. Surabaya: Duta Ilmu. 


Departemen Agama RI. 2005. Al-Guran dan Tejemahnya. 
Bandung: CV. Jum'anatul Ali-Art (J-ART). 


Efendi, Djohan. 2012. Pesan-pesan Al-Gur'an Mencoba Mencari 
Intisari Kitab Suci, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. 


Hasan, Moh. Samsi. 2015. Hadits-Hadits Populer Shahih Bukhari 
dan Muslim. Surabaya: Amelia. 


Jahja, M. Zurkani. 2020. 99 Jalan Mengenal Tuhan. Yogyakarta: 
Pustaka Pesantren. 


Juwariyah. 2010. Hadits Tarbawy, Yogyakarta: Teras. 


236 


Karakter Kepribadian Muslim 


Lickona, Thomas. 2013. Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap 
Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik, Bandung: Nusa 
Media. 


Mahjudin, 2003. Kuliah Akhlag Tasawuf, cet. V, Jakarta: Kalam 
Mulia. 


Mahmud, Ali Abdul Halim. 2003.Tarbiyah Khulugiyah, Solo: Isnani 
Pres. 


Naim, Ngainun. 2012. Character Building, Jogyakarta: Ar-Ruzz 
Media. 


Nurdin, Ali. 2022. Toleransi dalam Al-Guran. Jakarta: Lajnah 
Pentashihan Mushaf Al-9ur an Kemenag RI. 


Purwaningsih, Endang. 2010. “Keluarga dalam Mewujudkan 
Pendidikan Nilai Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Nilai 
Moral”, Jurnal Pendidikan Psikologi dan Humaniora, Vo. 1, 
No. 1, April 2010. 


Rahman, M. Tohir. Tt. Terjemahan Hadits Arbain Nawawiyah, 
Surabaya: Al-Hidayah. 


Rosihon. 2010. Akhlak Tasawuf. Bandung: Pustaka Setia. 


Samani, Muchlas dan Hariyanto. 2011. Pendidikan Karakter: 
Konsep dan Model, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 


Sani, Moh. Mahmud. dkk. 2009. Agidah Akhlak. Sidoarjo: Duta 
Aksara. 


Umar, M. Nuruddin. 1983. Klasifikasi Ayat Al-9ur'an. Surabaya: Al- 
Ikhlas. 


Usman, Ali, A.A Dahlan, M.D. Dahlan. 2016. Hadits Gudsi: Pola 
Pembinaan Akhlak Muslim. Bandung: CV. Diponegoro. 


237 


Karakter Kepribadian Muslim 


TENTANG PENYUSUN 


Mahmud, lahir di Mojokerto 09 Agustus 1976. Jenjang 
Pendidikan S1 ditempuh di STAI Al-Amien (IDIA) 
Sumenep lulus tahun 2020. Pendidikan S2 Manajemen 
Pendidikan, lulus tahun 2005 di Universitas Negeri 
Surabaya, S2 Manajemen SDM, Lulus Tahun 2005 di 
Universitas Wijaya Putra Surabaya, dan S3 Manajemen 
Pendidikan Islam di IAIN Tulungagung (UIN Satu) 2020. 
Selain Pendidikan formal penulis juga mengenyam pendidikan di 
Tarbiyatul Mw'allimin Al-Islamiyah (TMI) Pondok Pesantren Al-Amien 
Prenduan Sumenep. Saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor I Bidang 
Akademik IAI Uluwiyah Mojokerto sekaligus sebagai Ketua STIE Darul 
Falah Mojokerto. Beberapa buku yang sudah diterbitkan, diantaranya: 
Pengantar Studi Islam Jilid 1-5 (Thorig Al-Fikri, 2012), Bimbingan dan 
Konseling Keluarga (Thorig Al-Fikri, 2012): Bimbingan dan Konseling 
Belajar (Thorig Al-Fikri, 2014): Ilmu Pendidikan Islam (Thorig Al-Fikri, 
2014): Pengantar Ilmu Pendidikan (Thorig Al-Fikri, 2015), Filsafat 
Pendidikan Islam (Kopertais 4 Press, 2015): Psikologi Pendidikan (Thorig 
Al-Fikri, 2015): Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling (Thorig Al-Fikri, 
2016): Politik dan Etika Pendidikan (YPU, 2016): Belajar Pembelajaran 
(Thorig Al-Fikri, 2016): Metodologi Penelitian (Thorig Al-Fikri, 2016), 
Etika Bisnis (YPU, 2017): Seluk Beluk Pendidikan Islam (YPU, 2017): Guru 
dan Murid Perspektif Islam (YPU, 2017): Aliran-Aliran Pendidikan dari 
Klasik sampai Moderen (YPU, 2017): Isu-Isu Pendidikan Kontemporer 
(YPU, 2017): Problematika Pendidikan Kontemporer (YPU, 2017), 
Problematika Siswa di Sekolah/Madrasah (YPU, 2017): Wawasan 
Manajemen Pendidikan Islam (YPU, 2019): Manajemen Pendidikan Islam: 
Strategi Dasar Menuju Manajemen Pendidikan Islam Bermutu (YPU, 
2019): Landasan Kependidikan (YPU, 2019): Metodologi Penelitian 
Kuantitatif (YDFM, 2020): Etika Bisnis dan Profesi (YDFM, 2020), 
Wawasan Manajemen Pendidikan Islam (YDFM, 2021): Manajemen 
Pendidikan Islam Ttansformatif (YDFM, 2021), dan lain-lain. ““ 


238 


Karakter Kepribadian Muslim 


FAUZIAH RUSMALA DEWI. lahir di Mojokerto 12 
“3 Maret 1976. Pengalaman Pendidikan: MI Wonosari di 
“ Ngoro (1988), SMPN I Ngoro (1991), MA Mamba'ul 
Ulum di Mojosari (1994), Fakultas Tarbiyah STAIN 
Malang (UIN Maliki) (1999), FKIP Prodi Bimbingan dan 
Konseling Universitas Darul “Ulum Jombang (2005), 
N | dan sekarang masih menempuh Magister di 
Pascasarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang 
Prodi Pendidikan Agama Islam. 
Saat ini ia mengabdikan diri sebagai pendidik di Madrasah Ibtidaiyah 
Naba'ul Ulum Wonosari Ngoro Mojokerto. Selain mendidik juga menulis 
serta aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. 
Karya-karyanya yang telah terbit: Pendidikan Agama Islam untuk SD/MI 
(CV. MIA, 2011): Pengantar Studi Islam 5 Jilid (Thorig Al-Fikri, 2012), 
Sejarah Kebudayaan Islam 3 Jilid (CV. MIA, 2010): Agidah Akhlak 6 Jilid 
(CV. MIA, 2011): Al-Gur'an dan Hadits 6 Jilid (CV. MIA, 2011): Figih 6 
Jilid (CV. MIA, 2011): Bimbingan dan Konseling Belajar (Thorig Al-Fikri, 
2013), Ilmu Pendidikan Islam (Thorig Al-Fikri, 2014), DIL. “# 


MUKHLISIN, lahir Jakarta 23 September 1973. 
Pengalaman Pendidikan: SD Yasmu Tanjung Priok 
(1986): MTs. dan MA Pondok Pesantren Darunnajah 
Jakarta (1992): Institut Agama Islam Tri Bhakti Kediri 
“m Prodi PAI (1997), dan sekarang masih menempuh 
''$ Magister di Pascasarjana Universitas Islam Raden 
BahIaar Malang Prodi Pendidikan Agama Islam. 

Pendidikan non formal: Ponpes Darun Najah Jakarta (1986-1992): 
Ponpes HM. Putra Lirboyo Kediri (1993-1997): Kursus Bahasa Inggris 
BEC Pare Kediri (1997): Pelatihan Instruktur Cara Cepat Belajar Bahasa 
Arab Metode Mustagilli Jakarta (2010): 

Pengalaman Pekerjaan: Kepala Sekolah SMA Bani Saleh Tambun Bekasi 
(2004-2009): Dosen Bhs Arab STAI Bani Saleh (2006-2008): Wakil 
Kepala MTsN 38 Jakarta (2012): Anggota Pembina Yayasan Mustagill 
Jakarta (2012-2017): Ketua Pengawas Indonesia Arabic Center cabang 
Al-Azhar Jakarta (2014-2019): Instuktur Nasional Cara Cepat Belajar 
Bhs Arab metode Mustagilli (2012-Sekarang): Guru MTsN 38 Jakarta, 
Ketua pengawas Mustagilli Arabic Center (2021-sekarang)."“ 


239 


Karakter Kepribadian Muslim 


CATATAN-CATATAN 


» 
banya 


MUSLIM 


Buku ini, berjudul "Karakter Kepribadian 
Muslim," adalah sebuah upaya untuk 
menggali dan memahami esensi karakter 
yang seharusnya dimiliki oleh setiap 
individu yang menjalani hidup 
berlandaskan ajaran Islam. Kepribadian 
muslim yang kuat dan baik adalah hasil 
dari pembentukan akhlak yang baik pula. 
Dalam Islam, akhlak mulia adalah unsur 
penting dalam mencapai keseimbangan 
hidup dunia dan akhirat 

Dalam buku ini, penulis mengajak para 
pembaca untuk merenungi dan 
menelusuri nilai-nilai yang terkandung 
dalam ajaran Islam yang membentuk 
karakter yang mulia. Kami berupaya 

ta ' menggambarkan betapa pentingnya 

“ : 1 menjunjung tinggi nilai-nilai seperti 
“ r tagwa, ketulusan, kesabaran, 
2 kedermawanan, ketekunan dalam 

. kemurahan ibadah, kejujuran, toleransi, 

dan hati dalam kehidupan sehari-hari 

Semoga bermanfaat. Amin.” 


ISBN 978-623-88749-1-0 


MENGABDI UNTUK ANAK NEGERI 186238 87491 0 


